DR. R-SOEKMONO 


4 


PENGANTAPE 
SEJARAH 
KEBUDAYAAN 
INDONESIA 1 


NN Fa 
| DR. R. SOEKMONO 


PENGANTAR 


KEBUDAYAAN 
INDONESIA 1 


Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 
025511 


€: Kanisius 1974 


PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI) 

IN. Cempaka &, Derean, Yogyakarta 55381 

Telepon 10274) S8E783, Teleka 15244, Fax (02741 561349 
Kotak Pos 11787Yk, Togyakarta 55011 


Edisi kedua 1973 
Edisi ketiga (revisi cover), cetakan pertama ISSI 
Cetakan ke- 19 la 17 16 15 14 


Tahun Oz ul Oo 99 Dg S7 


ISBN 979-413-174-1 


Hak Cipta dilindungi Undang-undang. 


Ehlarang memperbanyak karya tulis ni dalam bentuk dan dengan cara apu pum, 


termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Kicetak oleh Percetakan Karlina Yogya 


PENGANTAR KATA 


: Sudah bertahun-tahun lamanya buku «Pengantar Sgarah Kebudayaan Indonesa 
ini lenyap dari peredaran, sehingga tidak sedikit orang yang memerlukannya dikecema- 
kam. Sudak sekian lamanya pula perulis dikgar-kejar pertanyaan di mana buku itu 
dapat diperoleh, sehingga rara seperti terus-menerus ditagih kutang tidak dapat dirlakkan. 
Maka pada tempatnyalah kalau pertama-tama diucapkan banyak-banyak terima kan 
kepada wYaresam Kaniriure di Yogyakarta yang telah bersedia untuk menerbitkan 
kembali ketiga jilid buku tai, 

Sudah borang tentu penerbitan baru menampalkan wajah baru. Pun perkembangan 
Himuw pengetahuan umurnya, dam ilmu purbakala dam sejarah khususnya, menghendaki 
adanya pembaharuan mengenai banyak hal. Namua demikian, penulis berusaha untuk 
berhemat dalam mengadakan pembakaruan ifu dan membatasi diri kepado bagian-bagian 
dalam buku ini yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan. 

Sebagai pengantar untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang Sejarah Ke 
budayaan Indonesia kurang pada tempatnyalah rarinya kalau pemakat buku ani diikut- 
merlakan dalam suatu polemik ilmiah, Pwa tidak debat kiranya kalau para pemakar 
dibingungkan oleh teori-tenri yang begini dalam penerbitan ini dan berganti dalam 
penerbitan nanti. Maka dalam garis besarnya, ti dan rutunas ketiga jilid buku «Peng- 
antar Sejarah Kebudayaan Judonesian imi tidak berbeda dari cetakan-celakan yang ter- 
dahulu. 0 

Tidak saja id dan surunonnpa tefapi pem gombar-gambarnya yang menghiasi 
penerbitan ini tidak banyak mengalami perubahan. Seperti kalapa dengan pemerbalan- 
penerbilan yang Jalu, semua gambar adalah rebroduka dani gambar-gambar yang Ier- 
rimpan dalam dokumentasi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasonal, Maka 
sudah semertinyalah kalaw ucapan banyak-banyak terima kasih disampaikan kepada 
Lembaga tersebut atar bantuannya untuk dapatnya terlaksana penerbitan kembali keliga 
silid buku got, 

Mudah-mudahan kegunaan buku pengantar yang diperbaharui ant dapat selaras 
dengan keperlwannya, sehingga tertenuhilah kebutakan yang sudah lama dirasakan, 


Jekarta, cwal 173 Penulis 


Pengantar kata 


PENDAHULUAN UMUM 


Manusia dan Kebudayaan 


Ni Ni IN 


ISINYA 


Mn RA RR NN MR BMD 


@Lialsn ata ke aa aa kanan la Ona Fka kekal krara 


Kebudayaan dan Masyarakat Wo ee ena anna en nana nana . 
Perkembangan Kebudayaan ...ooooococoocco.Wo.co#o#Wo.co.Wo#ic@cow in enam nama maba 
Sejarah Kebudayaan ne bon ben erna mono none en men lanenga Sato ag i 


PRASEJARAH 


Bab 


Hah 


Eah III. 


1. Pendahuluan ......... 
Tarikh But Le...» 


Batas-batas Prasejarah 


BAGIAN II 


Ka sasassloses call na Bacan ea Oa LoL al ea ka La ea 
raman Ma Ra in be BR NMR ROE MRT RA Ra 


Pembagian Jaman dalam Prajaran. PN Pen aan Tap AA Ra aa 


II, Palasolithikum 


#ernanasai 


Jenis-jenis Manusia Perta L..o.ooo ran eeenennsenana nana dana ranangan 
Kebudayaan-kebudayaan pertama , PAN OtaN Rena BAN NANN aka Ka 
Keadaan Kepulauan kita ......oo ono anna rana nana rna ena ana 


Abris Sous Roche .. 


Mesolithikum ss... 
Kjokkevmndddinger ... 


aaggcekenanaa ken agak iban kebanaa eks Lea ga Tks 


Kebudayaan Hacgon: Hcabinh . Lalai AN Penanaman Mn agea ENI 


Danau Bandung ...... 
Hasil-hasil Kesenian .. 


napannga ana manana aka pa onen aa pa nana pa pa pena ln 


Ba na ea aa en Rn mn en mn 


Pi 


Me Rn ne PN Ren Ri 


Ang anuani cu na oa ea mala Da Bln esa Lala pa baba RE 


aa an Pn open na 


Hal. 


Kapak MOOTONE sevosesnn ee rare peranan ba katana maa maan Bl 
PIBKAYA an caa Karat asa kaan an alan ata Mala ata kie BbeN MAPA PARA RAK BAKAR Ed AHUI j 
Ear BATA PEMU UMUM 
Benda-benda AMA naa nantikan taka kanan La TAN 
Kebudayaan DOongSon deco nian aer MEA AK Lia) 
Bab WI. MiepalitlikaM seen eren ena keanaganatasa anna Iri) 
Bab VII. Kebudayaan Indonesia menjelang Jaman Sejarah...... 33) 


Mamtsta DAN KEBUDAYAAN 


Mamusia itu, dipandang dari sudut ilmu hayat, banyak sekali persama- 
annya dengan binatang! Bahkan dalam ilmu itu manusia dimasukkan juga 
dalam golongan binatang, ialah golongan memmalia atau binatang Menur 

Dari mammalia itu ada segolongan yang tingkatnya, menurut ukuran 
kecerdasan otaknya, lebih tinggi dari lain-lainnya, Golongan ini dimamakan 
primat. Primat ini bertingkat-tingkat pula, dan yang menduduki tingkat 

| tertinggi adalah: jenis-jenis kera, anthropoidca atau @kera-manusias dan 
manusia. 

Kera itu belum seberapa jauh bedanya dari marmalia biasaj ia masih 
berkaki empat, masih merangkak, Anthropoidea, yang terdiri atas jenis-jenis 
orangutan, gorilla dan simpanse, sudah mendekati manusia: ia sudah hampir 
berkaki bertangan, sudah banyak berdiri atas dua kaki, namun masih juga 
menggunakan tangannya untuk menunjang badan, Berbeda sekali adalah 
manusia, yang betul-betul sudah berkaki dua dan karenanya berkaki ber- 
tangan. Tangannya sudah bebas samasekali dari kerja menunjang badan, 
sehingga menjadi alat umum untuk membantu segala gerak dan usahanya, 

Kecuali itu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain, yang justru 
berkenaan dengan hal-hal yang pokok, Maka oleh karena perbedaan-per- 
bedaan inilah manusia lalu memperoleh kedudukan yang khusus dalam alam 
sekitarnya. 

1 Adapun perbedaan yang utama dan yang pokolyialah bahwa manusia 
/ itu dikurniai Tuhan dengan kecerdasan otak atau akdif Dan akal inilah yang 
sesungguhnya secara mutlak membedakannya dari Hinatang, dan yang mem- 
berikan kemungkinan kepadanya untuk menduduki tempat tertinggi di 
antara sesama makhluk (menjadi some primat atau primat yang tertinggi). 

| Binatang itu bekerja dan berbuat menurutkan malurinya saja: jika lapar 
ia mencari makan: kalau sudah kenyang sedangkan makanannya masih 

lebih, maka sisanya ditinggalkan begitu saja. Binatang itu tidak berpikir, 

| Tak demikianlah manusia, Afengan akalnya ia dapat memikirkan dan 


| mengupas soal-soal yang dihadapinya dalam mempertahankan hidupnya. 
Pemecahan sgal-soal itu adalah hasil kecerdasan otaknya, hasil daya kerja 
akahnyat 


Bmatang itu tubuhnya memang dikodratkan mempunyai perlengkapan- 
perlengkapan yang khusus guna mempertahankan hidupnya menurut tempat 
dan cara penghidupannya. Kekhususan ini membawa akibat, bahwa binatang 
itu terikat kepada satu macam cara hidup: perlengkapannya hanya sesuai 
utuk suatu tempat dan keadaan yang tertentu saja, 

PA Perlengkapan yang khas untuk satu cara dan tempat hidup saja seperti 
inatang tidak adalah pada manusia. Tetapi dengan akalnya ia dapat ber 
usaha membantu tubuhnya uantuk menghadapi berbagai keadaan, berbagai 
tempat dan cara hidup, Dengan kecerdasan otaknya da mempunyai ke- 
mungkinan-kemungkinan yang jauh lebih luas daripada binatang guna 
menyesuaikan diri dengan keadaan di mana ia hidup. Maka ia dapat hidup 
di mana ia suka dan di mana ia kehendaki. Dan kemungkinan-kemungkinan 
inilah yang menempatkan manusia di atas segala makhluk di dunia. 

Kalau bimatang mempunyai perlengkapan-perlengkapan yang sempurna 
untuk. cara dan tempat hulup menurot kodratnya, maka manusia dengan 
akalnya dapat menyempurnakan diri untuk cara dan tempat hidup yang ia 
dapat pilih dan tentukan sendiri, Dengan akalnya maka manusia mengada- 
kam alat-alat yang ia dapat pergunakan guna memperlengkapi dirinya dalam 
menghadapi sesuatu keadaan yang tertentu. Dengan daya kerja otaknya ia 
dapat membantu tubuhnya dan mempermudah hidupnya. Ia tidak perlu 
memanjat pohon untuk mengambil buah-buahan, cukup ia memakai galah. 
la tidak perlu mengejar binatang, ia dapat mempergunakan batu, lembing 
atau lainnya, Ia tidak perlu mengejar ikan di dalam air, cukuplah ia mem- 
pergumakan alat yang dibuatnya. Begitulah seterusnya, 

Yang nyata ialah bahwa manusia dengan akalnya dapat mengadakan 
berbagai alat yang peda binatang sudah menjadi bagian dari perlengkapan 
tubuhnya, Kalau tangan manusia dapat dianggap menjadi alat umum selaku 
“penyambung akale, maka alat ii masih dapat dsambung lagi dengan 
alat-alat buatan yang sengaja ia adakan menurut keperluan dan kemampuan. 
Cara anengadakan alawalat buatan ini ialah dengan mengubah bentuk atau 
sifat dari segala apa yang menjadi isi dunia ini atas kemurahan Tuhan. 
Dengan demikian maka bolchlah dikatakan bahwa mania dengan usahanya 
itw lalu menjadi pencipta. Akan tetapi ia hanyalah pencitta kedua, jauh rerudah Pencipta 
Pertamanya. 

Mula-mula ciptaan-ciptaan ita terbatas kepada benda-benda yang di- 
perlukan untuk usahanya mempertahankan hidupnya. Uleh karena untuk 
hidup itu pertama sekali diperlukan makan, maka semua alatalatnya rapat 
bertalian dengan daya upaya mencari makan itu. 

Seperti sudah dikatakan, alat itu dapat dipandang sebagai penyambung 
akal. Dapat pula pandangan itu dibalik menjadi: manusia itu dikuriai 


& 


kecakapan untuk menyerahkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 
tubuhnya kepada sesuatu yang lain, Yang diserahi itu tak usahlah hanya 
benda-benda buatannya saja (alat), tetapi dapat juga binatang (sumpi untuk 
menarik cikar misalnya), 

Kecakapan menyerahkan pekerjaan ini menjadi faktor terpenting yang 
menyebabkan kemajuan dan pengluasan hasil-hasil ciptaan manusia, dan 
yang nantinya memberi kesempatan kepada manusia untuk tidak hanya 
memikirkan makan saja. Manusia berkesempatan berpikir lebih jauh, ta 
dapat berusaha lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 
mengenai yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan 
"sahanya mempertahankan hidupnya. Nafu dan hasrat manusia semakin 
dapat berkembang, sebaliknya menimbulkan ciptaan-ciptaan baru lagi, 
Hasrat akan menambah hasil usahanya guna mempermudah lagi perjuangan 
hidupnya menimbulkan perekonomian dalam lingkungan kerja sama yang 
teratur, Hasrat akan menandai perseorangannya disertai rasa keindahan 
menimbulkan kesenian. Hasrat akan mengatur kedudukannya dalam alam 
sekitarnya, dalam menghadapi tenaga-tenaga alam yang berbagai ragamnya 
dan yang gaib, menimbulkan kepercayaan dan keagamaan. Hasrat untuk 
mengetahui, untuk mengupas segala apa yang dihadapinya, menimbulkan 
ilmu pengetahuan. Pendek kata: hasrat untuk memenuhi kebutuhan batinnya 
pun menimbulkan ciptaan-ciptaan, 

Segala ciptaan manusia ini, yang sesungguhnya hanyalah hasil usahanya 
untuk mengubah dan memberi bentuk serta susunan baru kepada pemberian 
Tuhan sesuai dengad, kebutuhan jasmani dan tokhaninya, itulah yang di- 
namakan kebudayaoh / Maka-pada hakekatnya kebudayaan itu mempunyai 
dua segi. bagian “wang tak' dapat dilepaskan hubungannya satu sama lain, 
yaitu: 
ga, Sepi kebendaan, yang meliputi segala benda buatan manusia sebagai 

perwujudan dari akalnya. Hasil-hasil ini dapat diraba. 
hb, Sesi kerokhanian, terdiri atas alam pikiran dan kumpulan perasaan yang 

tersusun teratur. Keduanya tak dapat diraba, hanya penjelmaannya 
saja dapat difahami dari keagamaan, kesenian, kemasyarakatan dsb, 


KEMUDAYAAN DAN Ilas yARAKAT 


Dari uraian di ntas dapatlah nyata, bahwa manusia dan kebudayaan 
merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Tak mungkinlah kedua-duanya 
itu dipisahkan. Ada manusia ada kebudayaan, tidak akan ada kebudayaan 
jika tidak ada pendukungnya, ialah manusia. Akan tetapi manusia itu hidup- 
nya tak berapa lama, ia lalu mati, Maka untuk melangsungkan kebudayaan, 


T 


pendukungnya harus lebih dari satu orang, bahkan harus lebih dari satu 
turunan | Tengan lain perkataan: harus diteruskan kepada orang-orang di 
sekitarnya dan kepada anak cucu serta keturunan selanjutnya. / | 

Binatang dapat pula meneruskan kepandaiannya kepada keturunannya, 
tetapi yang diteruskan itu hanyalah apa yang dapat diturunkan melalui 
jalan alam, jadi hanya mengenai kepandaian yang telah menjadi kodrat 
laka menurut jenis binatangnya sendiri. Burung umpamanya, sebagai anak 
dari barung pala yang dikodratkan pandai membuat sarang, dapat pula 
membuatnya. Akan tetapi ta tak dapat membuat sesuatu Tanya, bahkan 
pun menguhah bahan atau bentuk sarangnya ia'tak dapat! Tak ada padanya 
kehendak ataupun hasrat sendiri yang dapat membebaskan dirinya dari 
Ikatan jenisnya sebagai burung! 

Lam halnya dengam manusia. Kecuali ba-hal yang diturunkan sebagai 
kodrat, manusia dapat pula meneruskan kepandaian, pengalaman dil, se- 
bagainya, pendek kata selurah kebudayaannya, kepada anak cucunya, 
Kebudayaan ini tak dapat seseorang memilikinya, semata-mata oleh karena 
ia menjadi anak dari manusia! Ia harus belajar, 32 harus berusaha untuk 
menjadikan kebudayaan itu miliknya. Kurnia yang dilimpahkan kepada 
manusia untuk dapat mengajar, diajar dan belajar atulah yang memungkin- 
kan kebudayaan itu dapat berlangsung terus turun-temurun. 

Diteruskannya kebudayaan ito tidak melalui garis tegak lurus ke bawah 
jamak cucu dsl.), tetapi juga melalui garis mendatar, yaitu kepada orang- 
orang lain di sekitarnya. Manusia decbut juga com poliikons, artinya: 
binatang yang hidup berkelompok. Memang manusia ita tak dapat hidup 
seorang diri betul-betul, 10 membentuk kelompok dengan orang-owany lain, 
yang sifatnya berbeda sekali dari gerombolan bimatang (justru oleh karena 
akalnyai. Penggabungan orang-orang yang disengaja itu dibertai aturan- 
aturan tertentu mengenai hubungan satu anggauta sama lainnya, tatatertih, 
pembagian kerja dsb. Gabungan yang sekecil-kecilnya antara laki-laki dan 
perempuan merupakan keluarga, gabungan lebih besar lagi (biasanya antara 
keluarga dan keluargai merupakan masyarakat. Maka pengalaman satu 
aryeg ta diteruskan kepada anggauta lainnya, begitu pula kependatannya, 
buah pikirannya dsb., pendek kata seluruh kebudayaannya, antuk kemudian 
dusun dan diatur bersama guna memungkinkan dan melancarkan peng- 
hadupan bersama ata sebagai masyarakat, 

Cara-cara meneruskan kebudayaan demikian luasnya itu dimungkinkan 
oleh karena manuaa dikarmai pula dengan kepandaian berbicara. Bahasa 
adalah alat perantara yang terutama sekali bagi manusia, alat yang tak 
ada pada binatang. Tengan adanya bahasa tak osahlah mumusa mengalami 
sendiri sesuatunya untuk dapat mengetahumya dan memahaminya. Cukup 


|) 


lah ia mendengar dari orang lain. Ditambah lagi dengan pengalaman- 
pengalaman sendiri maka semakin Juaslah pengetahuan yang menjadi milik 
manusia itu. Tetapi kesanggupan rnamusia itu terbatas, Akhirnya tak mungkin- 
jah ia mendukung seluruh kepandaian yang menjadi milik bersama itu. 
Hanya yang langsung mengenai dirinya sendiri sajalah yang menjadi rnilik- 
nya sungguh-sungguh. Yang lainnya tetap ada di luar kekuasaannya. 
Kekurangan pada manusia seorang diri itu ditampung oleh masyarakat. 
Hal ini mungkm, oleh karena para anggauta masyarakat ibu tentu tudak 
sama minatnya, berlainan kepentingannya, berbeda-beda kesanggupannya, 
meskipun masih tetap dalam lingkungan bersama, Maka sesungguhnyalah, 
pedtekreng kebudayaan itu bukanlah momwusia seorang din melainkan masyaraka 


PemeemnangaN Kenunayaan 


Masyarakat itu berlangsamg terus oleh karena senantiasa timbulnya 
anggauta-anggauta baru yang dilahirkan di dalam masyarakat itu, kemudian 
dilatih, diajar dan dididik untuk menjadi anggauta masyarakat atu juga. 
Patah tumbuh, hilang berganti, kata peribahasanya! Dan selama pergantian 
itu masih saja berlangsung, selama masyarakat masih tetap ada sebagai 
pendukungnya, selama itu pula kebudayaan pun terus berlangsung Hanya 
manusia dengan kepandaian yang telah didapat dari masyarakatnya dan 
dengan akalnya, tidak berhenti-henti dengan usahanya untuk memperbaiki 
kedudukannya di dalam alam sekitarnya, sesuai dengan kebutuhan serta 
keadaannya pada sesuatu waktu. Maka masyarakat setiap kali berubah-ubah 
sifatnya, sesuai dengan kebutuhannya yang tidak selamanya tetap dan sama 
saja, Pun kebudayaannya dengan demikian selalu mengalami perubahan, 
tambahan dan penyempurnaan. Anasir-sanasir yang tak memenuhi kebutuhan 
lagi diubah, disesuaikan atau diganti. : 

D Jadi perubahan masyarakat itu selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan, 
tetapi begitu pula sebaliknya: anasir-anasir baru di dalam kebudayaan 
mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perkembangan yang satu 
senantiasa disertai perkembangan yang lainnya. Keduanya selalu bersama- 
sama dalam perjalanannya dari masa ke masa. Jika tak demikian, tak dapatlah 
ada perscsuaian yang sempurna, tak dapatlah masyarakat itu menjadi pen- 
dukung sepenuhnya dari kebudayaannya, dan tak dapatlah kebudayaan itu 
menjadi milik sebenarnya dari masyarakatnya! 

Perubahan kebudayaan itu diakibatkan dua macam sebab, ialah: sebab 
yang berasal dari dalam, yaitu dari masyarakat pendukungnya sendiri, dan 
sebab yang berasal dari luar, yaitu dari luar lingkungan masyarakat itu. 


11 


Sebab dari dalam itu tidak mengakibatkan perubahan seberapa besarnya, 
oleh karena kebudayaan itu selalu sesuai dan seimbang dengan masyarakatnya. 
Bahkan jika masyarakat itu telah teratur betul dan sentausa, jika perjalinan 
masyarakat dan kebudayaan itu telah seerat-eratnya dan sempurna, sehingga 
para anggautanya terpenuhi semua kebutuhannya di dalam lingkungan 
kesatuan itu, dapatlah sebab dari dalam itu lenyap samasekali. Selama 
tidak ada sebab dari luar, tetaplah saja kebudayaan itu tiada berubah-ubah 
lagi. 

Maka scsungguhnyalah, yang menimbulkan gerak yang nyata, yang 
menimbulkan perubahan dan kemajuan kebudayaan ialah sebab yang berasal 
dari luar. Sebab dari luar ini bahkan mungkin mengakibatkan kegoncangan 
dalam persatuan masyarakat dan kebudayaan, ialah jika masyarakat meng- 
hadapi perubahan keadaan yang sangat besar dan mendadak, Bagi para 
anggautanya tetap terbuka kemungkinan umuk bekas-lekas menyesuaikan 
diri dengan menerima apa-apa yang baru guna memenuhi keperluan hidup- 
nya yang baru. Dengan lain perkataan, kebudayaan yang lama terpaksa 
harus ditinggalkan? Kebudayaannya tak mempunyai pendukung lagi, ibarat 
pohon ia tumbang. Tetapi mati, kebudayaan itu tak akan, selama masyarakat 
pendukung tadinya masih tetap berlanjut. Oleh karena sangat luasnya, 
maka dari kebudayaan vang telah tumbang itu tentu masih ada juga cabang- 
cabang atau anasir-sanasirnya yang dapat sesuai dengan dan hidup terus 
dalam keadaan baru itu, Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa manusia 
tak mungkin dapat melepaskan segala-galanya yang ia telah miliki sebagai 
kepandaiannya, maka di atas dasar kebudayaan lama itu dengan disertai 
berbagai perubahan dan tambahan tumbuhlah lambat laun kebudayaan 
baru melalui garis-garis baru, sesuai dengan permintaan jaman yang telah 
bergarti il. 

Sebab tumbangnya kebudayaan itu mungkin berasal dari alam, mungkin 
pula dari kebudayaan lain, Sebab dari alam misalnya: Jika masyarakat 
petani oleh karena sesuatu hal pindah dan mendiami tempat yang hampir- 
hampir tak ada hujan dan tanahnya sangat tandus sehingga tidak memungkin- 
kan pertanian, maka terpaksalah masyarakat nu mengubah cara hidupnya 
untuk dapat bertahan diri, umpamanya dengan hidup dari menyari ikan, 
beternak dan sekadar bercocok tanam. Maka kebudayaannya pun turut 
berubah, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang tidak lagi berdasarkan 
pertanian melainkan berdasarkan perikanan dan peternakan. Kepandaian 
tiembuat bajak tak ada lagi artinya, harus diganti dengan kepandaian mem- 
buat jala dan perahu. 

Adapun tumbangnya kebudayaan oleh karena kebudayaan lain ialah 
jika sesuatu kebudayaan dipaksakan kepada masyarakat lain, Hal ini dapat 


12 


terjadi jika sesuatu bangsa ditaklukkan dengan kekerasan oleh bangsa lain 
dan kemudian oleh berbagai aturan dari yang menang bangga yang kalah 
tadi hanya dapat hidup terus dan terhindar dari bahaya kemusnahan dengan 
mengambil sebanyak-banyaknya dari kebudayaan pemenang itu, 

Sebab dari luar yang berasal dari kebudayaan Jain tak perlulah berupa 
paksaan, tak perlulah mengakibatkan tumbangnya ataupun aditelansnya 
kebudayaan yang satu oleh kebudayaan yang lain. Bahkan lebih umum 
dan lebih sering terjadi ialah bahwa pertemuan antara dua kebudayaan itu ber- 
langsung secara damai. Pun dengan penaklukan dan penjajahan tidak harus 
juga perubahan kebudayaan itu berjalan dengan mendadak atau paksaan. 

/ Bertemunya satu kebudayaan dengan lain kebudayaan adalah akibat dari 
adanya perhubungan antara para pendukungnya, baik masyarakat seluruhnya 
maupun sebagian saja daripadanya, Dan akibat dari pertemuan itu ialah 
tengaruh atas kebudayaan, Pengaruh ini senantiasa timbal balik, meskipun 
tidak selalu seimbang besarnya, Umumnya kebudayaan yang lebih tinggi, 
itulah yang lebih besar pengaruhnya dan yang mempunyai daya mengubah, 
sedangkan kebudayaan yang lebih rendah itulah yang lebih banyak menerima 
dan lebih banyak mengalami perubahan. Iri 

Pertemuan pendukung-pendukung kebudayaan, perhubungan secara 
langsung, bukanlah syarat mutlak untuk adanya pengaruh kebudayaan. Dapat 
juga pengaruh itu terjadi dengan perantara, Sebagai misal: Masyarakat A 
mempunyai hubungan dengan masyarakat B. Dari B ini A mendapat suatu 
benda hasil dari masyarakat C yang sedikit pun tak ada hubungannya 
dengan A, hanyalah dengan BE saja. Benda tadi ternyata bagi A sangat 
berguna, bahkan lebih baik daripada kepunyaan sendiri. Maka kepandaian 
CO im ditirulah oleh A. Dengan demikian C mempengaruhi A, meskipun 
tidak dengan berhubungan langsung. 

Bagaimanapun sifatnya, untuk perkembangan dan kemajuan kebudayaan 
hubungantah yang menjadi faktor terutama lagi terpenting. Dan oleh karena 
manusia itu dapat memilih dan menentukan sendiri cara dan tempat hidupnya, 
maka kemungkinan bertemunya kebudayaan dengan kebudayaan, baik 
langsung maupun tidak, terbuka seluas-luasnya, bahkan boleh dikata tak 
dapat terelakkan lagi, Maka dalam perjalanannya dari masa ke masa tak 
dapatlah mungkin bahwa sesuatu kebudayaan tetap saja seperti sediakala, 
luput dari sesuatu pengaruh dari luar, Terpencilnya sesuatu kebudayaan 
selalu hanya bersifat sementara saja, Lelbih-lebih mengenai jaman sekarang, 
tak adalah satu kebudayaan pun yang tetap asli. tiada kemasukan dan me- 
ngandung anasir asing. Bukan saja hubungan langsung sudah sangat diper- 
mudah dan bahkan tak dapat lagi dihindari, pun hubungan tidak langsung 
sangat luar biasa meluasnya, terutama dengan adanya tulisan! Betapa 


13 


besar pengaruh buah pikiran vang tersiar oleh karena dituliskan, tak 
perlulah penjelasan lagi. 

Tetapi sesungguhnyalah, semakin kayalah kebudayaan yang mendapat 
pengaruh luar sebanyak-banyaknya itu! Hanya sealnya talah: anasir-anasit 
asing itu harus diolah dan dimasak sebaik-baiknya sesuai dengan sifat kebuda- 
yaan sendiri untuk kemudian dapat dijelmakan sebagai hasil milik sendiri. 
Pengolahan yang tidak sempurna akan menimbulkan hasil-hasil imitasi, tiruan, 
belaka. Bahkan tidak jarang imitasi ita janggal, mungkin pula bertentangan 
dengan sifat kebudayaan tadinya! Tiruan itu hanya mempunyai arti perse- 
orangan saja, dan tidak mendapat sambutan dari masyarakat seluruhnya. 
Dan inilah yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, 

Maka, kekuatan kebudayaan itu sebenarnya terletak dalam kemampu- 
annya untuk memasak dan mengolah segala pengaruh yang mengenainya 
menjadi milik sendiri dengan tidak mengacaukan sifat-sifat khusus yang menja- 
di pokoknya. Dengan demikian perkembangannya tetap dapat sesuai? dengan 
kebutuhan serta permintaan masyarakatnya pada sesuatu waktu. 


Sejaman Kenctataan 


Sudah kita ketahui bahwa/kebudayaan itu selalu berubah-ubah'/Lebih- 
lebih jika ada sebab dari luar, maka perabahan dalam kebudayaan iti: mung- 
kin sangat besar dan luas, sehingga timbul kebudayaan baru. Pengolahan 
anatir asing oleh kebudayaan yang kena pengaruh itulah yang menentukan 
corak baru itu dan perkembangan selanjutnya. 

Demikianlah kebudayaan dewasa sekarang ini adalah hasil dari pervum- 
buhan dan perkembangan di waktu yang lalu (sekali-kali bukannya menjadi 
pengganit, melainkan lanjutan) / Maka untuk mengetahuinya dan menge- 
nalnya, lebih-lebih untuk dapat menyelaminya benar-benar, perlulah di- 
tinjau sejarahnya. 

Memang anasir-anasir yang memberi cap atau yang menjadi corak khusus 
bagi sesuatu kebudayaan, hanyalah dapat ditilik dalam hubungan sejarah. 
Bagaimana perkembangan dan jadinya sesuatu kebudayaan hanyalah dapat 
ditelaah, jika kebudayaan itu telah mencapai kebulatan dan bentuk yang 
nyata. Maka yang dipelajari sejarah kebudayaan ialah: kebudayamn-kebudarama 
di waktu yang lampau dalam pertumbuhan dan perkembangamiya dari masa ke mara, 


mJ 


Kebudayaan-kebudayaan yang lampau itu sampainya kepada kita berupa | 


peninggalan-peninggalan, yang — sesuai dengan segi-egi kebudayaan -— 
terdiri atas harta kebendaan dan harta kerohanian, Harta-harta peninggalan 
itu meliput seluruh usaha manusianya, akan tetapi vang sampa kepada 
kita sekarang ini hanyalah sebagian kecil sekali saja daripadanya. Yang 
sclelahnva telah lenyap mada berbekas. , 


It 


Peninggalan-peninggalan kebudayaan kelendaan dapag Jangsung kita 
teliti dan selidiki, oleh karena berwujud dan dapat diraba: /Sebaliknya pe- 
ninggalan-peninggalan kerohanian, seperti alam pikiran, pandangan hidup, 
kepandaian bahasa dan sastra, dan banyak lagi lainnya, hanyalah dapat 
kita tangkap jika kita berhubungan dengan para pemilik dan pendukungnya. 
Oleh karena kita tidak lagi dapat berhadapan dengan orang-orang dahulu 
kala, maka harta kerohaniannya itu hanya dapat kita kenal jika telah 
dituliskan dan tulisan-tulisan itu sampai kepada kita. Di samping itu tentu 
saja masih ada hal-hal lain yang tidak dituliskan melainkan secara lisan 
dari mulut ke mulut diteruskan turun-temurun, 

Sudah kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu benda dibuat oleh manusia 
tanpa maksud dan tujuan. Latar belakang kerohanian selalu ada, Benda 
buatan manusia memang pada hakekatnya hanyalah penjelmaan saja daripada 
kerohaniannya, Maka dari harta kebendaan itu dapat pula ditarik kesimpul- 
an-kesimpulan mengenai alam pikirannya yang menjadi dasar dan yang 
menggerakkan serta mendorong diciptanya benda-benda it. 

Ssungguhnyalah, peninggalan-peninggalan tertulis pan berupa benda 
pula, baik berupa buku maupun batu atau logam hersurat. Hanyalah dari 
tulisan itu kita lebih langsung dan lebih lengkap dapat menangkap harta 
kerchanian itu. Bahan-bahan yang kita peroleh daripadanya lebih tegis 
dan lebih pasti. 

Berhubung dengan hal ini, pula mengingat kenyataan bahwa talisan 
itu tidak sudah dari semula ada melainkan ada saatnya tulisan itu muali 
mula didapatkan, maka di dalam/sejarah kebudayaan diadakan dua pemi- 
bagian besar, ialah jaman sebelum dan jaman sesudah ada keterangan-ke- 
terangan tertulis: jaman prargarak atau firehistari tada juga yang menamakan 
enirlekas yang berarti #tidak ada tulisanw| dari jamin sejarah atau islan, 


adayaan Indonesia sekarang, betapa banyaknya pun ragam 
dan coraknya, adalatepasil pula dari perkembangan dari masa ke masa. Dalam 
perkembangannya itu tefdapatkan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, 
dan pengaruh-pengaruh itu telah memberi corak dan sifatnya sendirisendiri 
yang khusus untuk sesuatu masa. Maka berdasarkan atas corak-corak khusus 
itu, dalam mempelajari Sejarah Kebudayaan Indonesia orang mengadakan 
pembagianspembagian, yang masing-masing sebenarnya tidak mempunya 
batas-batas yang mutlak (justru oleh karena seluruhnya merupakan satu 
rangkaian perkembangan!) Pertama, dua pembagian besar yang disela 
di atas tadi, berlaku pula di sini, talah jaman prasejarah dan jaman ajarah. 

Kedua macam jaman 101 masing-masing dibagi lagi, menurut crane lain 
sifatnya yang kbusus untuk sesuatu waktu, Lazimnya, jaman peserjirah itu 


Adapun 


. 
ba | 


diambil sebagai satu kesatuan, sedangkan jaman sejarah dibeda-bedakan 
bagian-bagiannya menurut kekhususannya pada sesuatu masa. Hal ini 
didasarkan atas kenyataan, bahwa dari jaman sejarah bahan-bahannya 
memang jauh lebih banyak yang sampai kepada kita daripada dari jaman 
Prasejarah. Yang terang saja ialah: adanya bahan berupa keterangan-kete- 
Tangan tertulis, 

Semakin dekat kepada jaman kita sendiri sekarang ini, semakin banyak- 
lah pula bahan-bahan yang tinggal dan sampai kepada kita, Demikian 
banyaknya bahkan, sampai kita terpaksa harus memilih, mana-mana yang 
khusus menjadi ciri suatu masa, mana-mana yang bukan sehari-hari, Ada- 
pun yang lain dari yang biasa ito adalah terutama sekali hasil-hasil kese- 
nian. Dengan demikian maka mengenai jaman sejarah itu, Sejarah Kebu- 
dayaan akan semakin condong untok tebih-lebih menjadi Sejarah Kesenian! 

Kalau jaman prasejarah kita ambil sebagai satu jaman, maka jaman 
sejarah negeri kita dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu jaman purba, jaman 
madya dan jaman baru. Demikianlah maka Sejarah Kebudayaan Indonesia 
seluruhnya dapat dibagi menjadi 4 masa, ialah: 


1. Jaman prasejarah, sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan 
sampai kirvkira abad ke-5 Masch, 


II. Jaman perba, sejak dari datangnya pengaruh India pada abad-abad 
pertama tarikh Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar 
tahun LSM MI. 


III. Jaman madya, sejak dari datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang 
akhir jaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. 


IV. Joon baru (modere), sejak masuknya anasir-anasir Barat dan tehrik 
modern pada kira-kira tahun VW sampai dewasa sekarang. 


Mengenai masa ke-4 ini perlu dikemukakan bahwa masa ini adalah maza 
yang kini sedang kita hadapi dan alami bersama. Hingga saat ini proses 
modernisasi masih terus berlangsung, masih belum selesai, Dengan demikian 
maka pertumbuhannya masih berjalan, sehingga kebudayaan Indonesia 
Modern ita belum mempunyai bentak yang tertentu: coraknya masih belum 
Las: kebudayaan Indonesia Modern masih ada dalam pembentukan. 

Tidak hanya proses modernisasi saja yang belum selesai, pun proses 
pengindoncsiaan yang sebenarnya (kebudayaan kesatuan) belum berakhir. 
Kita semua ketahui bahwa perkataan ekebudayaan Indonesia» seharusnya 
dipakai dalam bentuk jamaknya, jadi ckebudayaan-kebudayaan Indonesiaw, 


la 


Meskipun pada dasarnya memang terdapat banyak persamaan, namun sifat- 
sifat kedaerahan yang memberi corak dan watak tersendiri tak dapat disangkal. 
Benih kedaerahan ini sudah sejak mulanya ada, yaitu oleh karena negeri 
kita sangat luas dan lebih-lebih terdiri atas pulau-pulau yang terpisah oleh 
laut. Pun daerah-daerah sepulau banyak yang terpisah, ialah oleh pegunung- 
an, hutan rimba, rawa-rawa dsb. Disebabkan oleh karena kedua macam 
rintangan ini maka perhubungan, boleh dikata syarat mutlak untuk kemajuan 
dan perkembangan kebudayaan (lebih-lebih untuk perkembangan sejajar), 
menjadi sangat dipersukar. Bahkan bagi daerahsdaerah yang sangat berjauhan 
ada kemungkinan untuk putus samasekali perhubungannya. ! 

Dengan demikian maka kebudayaan-kebudayaan daerah mempunyai 
jalan perkembangan sendiri-sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya 
dan keadaan sekelilingnya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh- 
pengaruh asing di waktu yang lampau tidak sama kuatnya, tidak sama merata- 
nya dan tidak sama memenuhinya kebutuhan dalam kebudayaan yang sudah 
ada, maka dapatlah jelas apa masalah-masalahnya yang kita hadapi sekarang 
dalam usaha kita membina kebudayaan baru yang dapat dinamakan benar- 
benar Kebudayaan Indonesia. 

Dalam hal ini rasanya ikatan kenegaraan sajalah, yaitu ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah tunggal Pancasila 
yang dapat memberi keinsyafan akan persatuan dan kesatuan sebagaimana 
diikrarkan oleh Sumpah Pemuda: pula yang dapat mendorong bangsa Indone- 
sia untuk mengarahkan segala usahanya ke kebutuhan serta kepentingan 
yang sama dan sejajar. Adanya hubungan yang sangat luas lagi dipermudah, 
dan didesakkannya kebutuhan-kebutuhan hidup yang serupa, sebagai akibat 
dari jaman modern ini, sangat memperbesar kemungkinannya cita-cita Itu 
tidak hanya berupa angan-angan belaka. 

Meskipun demikian, kebudayaan Indonesia Modern yang masih dalam 
pembentukan itu, tidak menjadi bahan pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Indonesia, Bentuk yang belum jadi itu, jalan perkembangan yang masih 
sedang berlangsung itu, harus kita serahkan kepada ilmu kain, Maka pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Indonesia ini akan kita akhiri dengan saat-saat kebudaya- 
an kita menghadapi pengaruh Barat, menghadapi proses modernisasi. 


BAGIAN II 


PRASEJARAH 


IL. PENDAHULUAN 


Tara Ber 


Dalam mempelajari sejarah kebudayaan, kita mulai dengan permulaan- 
nya sekali, Kita cuba dengan kebudayaan yang tertua. Seperti kuta ketahui, 
kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah dengan manu- 
sa: kebudayaan ata hanya ada pada manusia saja, Hal nu membawa akibat, 
bahwa jika kira hendak mengetahui tentang permulaan kebudayaan, kita 
barus malai dengan manusia pening, 

Bilamana mula-mula ada mana ? 

Agama mengajarkan bahwa manusia pertama dicipta oleh Tuhan 
YME dalam rangka penciptaan alam semesta beserta segala isi dan penghuni- 
nya. Dalam hal ini manusia menduduki tempat terakhir, dalam arti bahwa 

(manusia dicipta setelah dunia lengkap dengan segala isi serta segala jenis 
makhluknya yang lain. 

2 Ymu pengetahuan dengan penyelidikannya menghasilkan gambaran 
vang dalam pokoknya udak berbeda dengan ajaran agama, vaitu bahwa 
manusia pertama alahiro di atas dunia setelah makhluk-makhluk Iainunya 
ada. Halami dapat diketahui dari bekas-bekas dan sisa-sisa tam buh-tumbuhan 
dan banatang yang kesemuanya telah membatu dan terdapatkan dalam lapisan- 
lapusan bau. Bekassbekas serta sisaeswa demikian disebut ford, dan fosil-fosil 
yang menjadi ciri khusus dari sesuatu lapisan bumi dinamakan: Lerfosrt 
atau joel pandu, 

Guma mengikuti perkembangan urgat hidup di atas dunia ini, kita terlebih 
dahulu harus meninjau tarikh ba. Menurut ilmu falag, yaitu ilmu yang 
mempeljari bintang-bintang, maka dunia ini (yang pada hakekatnya bintang 
juga mula-mula sekali berapa bela gas yamg panas jare bias dan berputar 
pada peresnya sendiri. Karena perputaran terus-menerus hu maka gas tadi 
minati makan padat: terjadilah kulit bur, Kuli ui akun bana makin 
tebak, di samping ita makin tucun ukuran panasnya. Adapun terasnya, bagian 
dalamnya, dari bumi itu sampai sekarang pun belum padat pula, masih seperti 
lampur yang sangat panas (magma, yang keluar kalau gunung api meletus). 
Derukanlah terjadinya dunia kita ini, kira-kira 290 ribu yuta tahun yang lalu, 


Pap 
(/ Menurut geologi, yaitu ilma yang mempelajari kulit bumi, maka waktu 
sejak terjadinya dunia sampai kini itu dapat dibagi atas jaman-jaman sebagai 


berikut: 


IL Arobasikum, jaman yang tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. 
kulit bumi masih panas sekali, tak ada hidup sedikit pum. Baru pada 
akhir jaman ini mulailah nampak ada hidup sedikit demi sedikit, 


2, Palarozoikum, jaman hidup tua. Dalam jaman ini yang berlangsung kira- 
kira SH juta tahun, sudah nyata ada hidup, mulai dari binaang-binatang 
terkecil yang tak bertulang punggung sampai kepada jenis ikan dan 
permulaan amfibi dan reptil. Jaman ini juga dinamakan jaman frimair 
(aman pertama). 


4.  Merzikum, jaman hidup pertengahan, juga dinamakan jaman serupdair 

(- kedaa?. Berlangsungnya kira-kira 1) juta tahun. Selama jaman ini, 
hidup berkembang dengan sangat pesat. Jumlah bangsa ikan, amfibi 
dan reptil semakin banyak. Dalam pertengahan jaman ini bangsa reptil 
mencapal bentuk yang luar biasa besarnya. Bekas-bekas dari reptil 
taksasa itu ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Dinosaurus 
misalnya sampai 12 meter panjangnya, sedangkan Adantosaurus yang 
ditemukan di Amerika malah lebih dari MI aneter! 
Permulaan jenis burung sudah pula mulai nampak, begitu juga macam 
binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatya. Namun sebagian 
besar dari fauna (dunia hewan) terdiri atas reptil, sehingga ada dika- 
takan. bahwa jaman secundair ini adalah jaman repail. 


4.  Nenzoikum atau Kainozoikum, jaman hidup baru, berlangsung sejak kira- 
kira 60 juta tahan yang lalu sampai kini. Jaman mu dibagi atas jaman- 
jaman: Jeiair (— ketiga) dan guartair (— kecmpat), 4 


Baru dalam jaman tertiair ini binatang-binatang menyusui berkem- 
bang dengan sepenuhnya, sedangkan bangsa reptil raksasa lambat 
laun lenyap, Pun primat dalam jaman ini sudah nampak. Kera sudah 
banyak dan jenis kera-mamusia sudah ada pula dalam akhir jaman ter 
tiair ani. 


Aa.  Tertiair 


b.  Gwartair 

Jaman ini adalah yang terpenting bagi kita, karena sebagai pendapat 
umum telah diterima bahwa waktu itw mubalah ada manusa. Bukti- 
buktinya sudah cukup ditemukan untuk menctapkannya dengan pasti. 


19 


Jaman ini, yang dimulai sejak 4 600.000 tahun yang lalu, dibagi lagi 
menjadi: jaman dilwiam atau pisirtocm, dan alikorum atau hotocen. 

Jaman diluvium sendiri berlangsung kira-kira GMO tahun. Oleh 
karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sehingga menutupi 
sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara dan Amerika Utara, maka 
jaman ini diberi mama juga jaman «. Kejadian ini disebabkan karena ukuran 
panas di dunia tidak tetap, ada kalanya naik banyak dan ada pula kalanya 
turun mendadak. Jika ukuran panas itu turun sampai banyak, maka es itu 
mencapai luas yang sebesar-besarnya. Akibatnya ialah, bahwa air Jaut 
menjadi turun (jaman glacdal), Sebaliknya jika ukuran panas itu naik, maka 
C4 itu banyak yang menjadi cair. Daerah yang diliputi es menjadi kurang 
dan pertnukaan sir laut naik (jaman interglana!), Jaman-jaman glacial dan 
interglacial itu terus silih berganti selama jaman diluvium. Hal ini menimbul- 
kan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia, yang kemudian mempc- 
ngaruhi keadaan tanah serta hidup yang ada di atasnya, 

Adapun jaman alluvium, yang dimulai kira-kira 20.000 tahun yang 
lalu, hingga dewasa sekarang ini masih tetap berlangsung. Dari jaman ini 
terdapatlah nenek moyang dari umat hidup sekarang, Malahan manusianya 
sudah sebangsa, sejenis dengan kita, yaitu yang dinamakan «Homo Sapienss 
atau manusia yang cerdas. Dan oleh karena inilah maka kebudayaan sebagai 
hasil ciptaan manusis, mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar 
biasa pesatnya. 


Intan 


» Alluvium 
(Holocen) 


bah Guartair st 


4. NEOZOIKUM Sa ag. Diluvium 
(KAINOZOIKUM) " (Pleistocen) 


“"8 Tertiair 
3, MESOZOIKUM Secundair 


2 PALAEKOZDIKUM Mod Primair 


IL ARCHAEBIKUM 


21 


Bataseatas Pnssejaram 

Dari ikhtisar pembagian jaman di atas itu jelaslah bahwa, meskipun 
kelam dapat ditentukan sepasti-spastinya, dapat dikatakan bahwa manusia ita 
pertama kali adilahirkans di atas dunia ini pada suatu ketika di antara jaman 
tertiair dan guartair, Dalam tingkat pertama tentu saja manusia itu masih 
sangat bersahaja dalam segala-galanya, tetapi hasil usahanya untuk memper- 
lengkapi dirinya yang (jika dibandingkan dengan binatang) serba kekurang- 
ar itu dalam mempertahankan hidupnya, sudah berarti hasil kebudayaan. 
Maka dapatlah sekarang kita menarik kesimpulan, bahwa perwuleaa adanya 
kebudayana, telah permulaan frosejarak, Jatuhnya bersamaan dengan fermalaan jaman 
geologi georfair, atau lebih tepat lagi: permulaan diluvium, 

Tiada bedanya dengan kaburnya permulaan prasejarah, maka pun waktu 
berakhirnya tak dapat ditentukan dengan pasti. Umumnya dikatakan, bahwa 
Jika dari atau tendang seruaiu bangsa rudah ada keterangan tertulis yang sampai kepada 
dala, meta berakhenlah jaman prargorah bagi bangga itu tadi dan mualodah sejarahnya. 
Memang sebagaimana sudah diervukakan di atas, perbedaan prasejarah 
dan sejarah pertama-tama terletak dalam soal keterangan-keterangan tertulis 
yang sampat kepada kit Itu, 

Dapatah sekarang ditentukan, bahwa jaman prasejarah itu meliputi 
waktu mulai dari adanya manusia sampai kepada ada kererangan-keterangan 
tertulis yang sampai kepada kita. Maka prasejarah sebagai ilmu adalah im 
yang membelaeni manarna ceria peradabaanya sak dari jaman jermuiaan adanya 
menuita pembai kaboda jaman sejarah, 

Mengenai keterangan tertulis itu, adanya mungkin oleh karena bangsa 
itu mendapatkan tulsan dan meninggalkan keterangan tentang dirinya, 
mungkin pula oleh karena berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang 
lebih tinggi peradabannya yang kemudian meninggalkan keterangan-keterang- 
an tertulis tentang bangsa ita tadi. Jadi keterangan tertulis itu ada yang 
dengrung dari bangsa atu sendiri asalnya, ada pula yang tidak fengrung tendang 
bangsa itu. 

Demikianlah bangsa Sumeria dan Mcir umpamanya mengakhiri jaman 
prasejarah mereka kira-kira HO00 tahun sebelum tarikh Masehi, oleh karena 
dari jaman itu sampailah kepada kita tulisan-tulisan di atas batu dan sebagai- 
nya tentang dici mereka sendiri, Sebaliknya bangsa Irian misalnya — untuk 
mengambil contoh dari negeri kita sendiri — yang diam di gunung-gunung 
baru pada awal abad ke-20 yang sedang kit alarm ani memasuki jaman sejarah, 
jalah karena datangnya bangsa Barat. Sesungcuhnvalah, par sampai sekarang 
banyak masih di antara mereka, lebih-lebih yang paah terpencil tinggalnya, 
yang belum benar-benar memasuki jaman sejarah. Cara penghidupan dan 


21 


kebudayaan mereka masih sangat mendekati atau menyerupai keadaan 
prasejarah. Mereka masih sangat ketinggalan dalam jaman modern sekarang 
ini. 

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa bangsa kita memasuki jaman 
sejarahnya sejak abad yang ke-5 Masehi, oleh karena kira-kira dari jaman 
itu sampailah kepada kita keterangan-keterangan tertulis yang pertama, 
berupa prasasti-prasasti (piagam-piagam) di atas batu yang ditemukan di 
Kutai berasal dari raja Mulawarman dan di Jawa Barat berasal dari raja 
Purnawarman. Tak dapat disangkal bahwa mula-mula adanya tulsan di 
negeri kita, sebagai ternyata dari prasasti-prasasti tersebut, berasal dari 
India. Maka di sinilah a.l. letaknya kepentingan datangnya pengaruh India 
di Indonesia, ialah bahwa itulah yang mengantarkan bangsa kita untuk 
memasuki jaman sejarah, 

Sebelum abad ke-5 ada juga sedikit keterangan tertulis dari bangsa 
asing, terutama dari bangsa Tionghoa, Yunani dan India pula, yang sedikit 
menyinggung negeri kita, tetapi oleh karena sangat tidak jelasnya, maka 
sukarlah keterangan-keterangan itu memasukkan bangsa kita ke dalam jaman 
sejarah. Sesungguhnyalah, berita-berita pertama dari dan tentang sesuatu 
bangsa itu hanya sedikit sekali dan kurang lengkap. Tidak sekonyong-konyong- 
Jah sesuatu bangaa'itu meninggalkan jaman prasejarahnya. Hanya lambat laun 
prasejarah itu berganti menjadi sejarah. Maka selamanya ada jaman peralih- 
an, yang mungkin berabad-abad lamanya. Jaman peralihan ini dinamakan 
jaman profo sejarah. 


Peseacian Jaman oatam Prssejaran 


Sebagaimana telah kita ketahui, pembagian jaman dalam sejarah bumi 
didasarkan atas geologi, Nyata pula bahwa prasejarah hanyalah meliputi 
jaman terakhir saja dari pembagian itu, yaitu mulai dengan jaman guartair. 
Jaman ini dibagi dalam diluvium dan alluviam. Dari jaman alluvium 
yang berlangsung kira-kira 20000 tahun itu banya 6000 tahun yang terakhir 
sajalah yang ditempati oleh sejarah. 

Kecuali pembagian jaman prasejarah berdasarkan atas lapisan-lapisan 
bumi menjadi diluviam dan alluvium, ada lagi pembagian yang lebih lazim 
dan lebih tepat untuk sejarah kebudayaan, ialah pembagian menurut archaralagi 
(ilmu yang mempelajari hasil-hasil kebendaan dari kebudayaan-kebudayaan 
yang sudah silam), vaitu yang didasarkan atas bahan-bahan berupa pe- 
ninggalan dari kebudayaan manusianya sendiri, Tentu saja dari benda-benda 
buatan manusia itu hanya sebagian kecil saja yang sampai kepada kita, inlah 
yang dibuat dari bahan yang kekal seperti batu dan logam. 


As 


Maka atas benda-benda peninggalan itu prasejarah dibagi menjadi: 


Aa: Jaman batu, waktu logam belum dikenal dan alat-alat terutama sekali 
4 dibuat dari batu, Tak dapat kita sangsikan bahwa tentunya ada pula 
alat-alat yang terbuat dari kayu atau bambu, tetapi bekasbekasnya tak 
ada samasekali, 


Jaman batu itu dibagi lagi atas: 
L.  Palomditkikum atau jaman batu tua, Sebagai ciri jaman ini: alat 
alat dibuat dari batu yang dikerjakan secara kasar, tak diasah atau 
dihaluskan. Mamusianya belum bertempat tinggal tetap, masih mengem- 
bara. Jaman ini berlangsung lama sekali, yaitu selama jaman peolagi 
pleistocen atau diluvium (jadi kira-kira 600.000 tahun). Pembagian 
jaman selanjutnya jatah dalam jaman geologi hokwen atau alluvium, 
9, Mesolitkikum atau jaman batu tengah, Alatwalat jaman ini masih 
menyerupai alat-alat palacolithikum. Orang sudah mulai bertempat 
tinggal tetap. 
9. Nedifikum atau jaman batu muda. Alat-alat batu sudah diasah dan 
diupam, sehingga halus dan banyak pula yang indah sekali, Kecuali 
tembikar sudah pula dikenal tenunan. Orang sudah bertempat tinggal 
tetap dan bercocok tanam. 


B. Joman leam, waktu orang sudah dapat membuat alat-alat dari agam, 

yang ternyata lebih kuat dan lebih mudah dikerjakan daripada batu, 
Oleh karena logam harus dilebur dahulu sebelum dapat dipergunakan se- 
bagai bahan, maka dalam jaman logam itu ma nusia terang sudah jauh lebih 
tinggi kebudayaannya daripada dalam jaman batu. 


Jaman logam ini dibagi atas: 

IL, Jaman tembaga: orang menggunakan tembaga sebagai bahan pem- 
buatan alat-alatnya, Anehnya tembaga itu hanya dikenal di beberapa 

bagian dunia saja, Di Asia Tenggara (juga di Indonesia) tidak didapatkan 

jaman tembaga itu, melainkan terus saja dari neolithikum meningkat ke 

9, Jaman proyek: orang telah mendapatkan logam campuran yang 
lebih keras dari tembaga untuk pembuatan alawalatnya, yaitu 

peranggu, hasil pencampuran tembaga dan timah, 

4, Jaman besi orang telah dapat melebur besi dari bijihnya untuk 
dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Peleburan besi meminta 

panas yang jauh lebih tinggi dari peleburan tembaga ataupun peruneeu. 


Dengan demikian maka alat-alat jaman besi itu tentu lebih sempurna 
daripada alat-alat jaman sebelumnya, untuk dapat memperoleh panas 
yang sangat tinggi itu (b IS Celcius!). 


Jaman besi ini adalah jaman terakhir dari prasejarah, Maka mudahlah 
kita menghitungkan, bahwa dengan berakhirnya jaman itu mulailah jaman 
sejarah, Tetapi tak boleh kita lupakan bahwa sampai jaman modern kini 
pun masih belum ditinggalkan besi itu sebagai bahan pembuatan berbagai 
macam alat. Bahkan alat-alat batu pun masih dapat banyak kita lihat se- 
hari-hari dalam rumahtangga. 

Maka seharusnyalah kita selalu ingat, bahwa istilah-istilah itu hanyalah 
dipakai untuk menunjukkan, bahwa sesuatu bahan menjadi bahan terutama 
dalam sesuatu jaman, dengan tidak mengabaikan adanya bahan-bahan lain 
di sampingnya. Jaman batu umpamanya menggambarkan kepada kita, 
bahwa batu itu menjadi bahan terutama untuk pembuatan alat, bahwa 
sebagian besar dari kebudayaan kebendaan dewasa itu terdiri dari barang- 
barang dari batu, Dalam hal ini dapatlah juga kiranya kita mengambil 
contoh dari jaman sekarang ani, Siapakah belum pernah mendengar bahwa 
kita sekarang hidup di dalam jaman atom! Sedangkan berapa bagiankah 
atom itu dari kebudayaan manusia modern sekarang ini? 


jaman besi 
| 


jaman sejarah 


palacolithikam 


Alluwium 
iholoceni 


jaman 
prasejarah 


Diluvsam 
(pleistocen) 


2 


II. PALAEOLITHIKUM 


Seperti kita ketahui, dari lapian burni pleistocen terdapatkan sisa-sisa 
jenis manusia tertua, yang dalam beberapa hal agak berbeda dari jenis-jenis 
manusia sekarang, Karena itu maka ada cabang ilmu pengetahuan tersendiri, 
yang khusus mempelajarinya, ialah palarantkrapologi. | 

Dengan ilmu ini ditelitilah bagaimana jalannya perkembangan manusia, 
terutama jammaninya, pada jaman yang telah beberapa ratus ribu tahun 
lampau itu. Dari perkembangan jasmaniah itu dapat pula disimpulkan 
perkembangan rohaniahnya, sehingga kini dapat dipastikan bahwa manusia 
tertua itu - meskipun ia belum dapat digolongkan kr dalam «homo sapiense 
karena masih sangat rendah tingkatan kecerdasannya — sudah lebih unggul 
daripada jenis binatang yang setinggi-tingginya tingkatannya. Dengan akal- 
nya, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia telah dapat amenyambung 
tangannyas dan memperlengkapi tubuhnyas. Terutama sekali guna mem- 
pertahankan, memelihara dan mempermudah kehidupan serta hidupnya, 
ia membuat alat-alat penyambung dan pelengkap tersebut tadi, 

Tentu saja mula-mula yang dipergunakan sebagai alat ialah segala apa 
yang dijumpai manusia sebagai pemberian alam dan yang dapat memenuhi 
keperluannya, Lama-kelamaan terdapat pengalaman bahwa batu adalah 
bahan yang sangat utama. Hanyalah tidak sembarang batu dapat diper- 
gunakan, harus dicari dahulu batu yang kuat dan keras. Pun ini belur 
cukup, batu ita harus diberi bentuk dahulu yang sesuai dengan penggunaan 
nya nanti. Dengan demikian maka kepandaian manusia semakin maju, 
soal-soal yang selalu timbul mencerdaskan otaknya. Dan perkembangan 
akalnya inilah yang akhirnya memberi kedudukan tertinggi kepada manusia 
di antara segala makhluk. | 

Jaman peistocen itu berlangsang kira-kira 600000) tahun. Selama jaman 
ini pulalah berlangsungnya palasolithikum atau jaman (kebudayaan) batu 
tua, Dari lapisan bumi pleistocen itu mulailah terdapat bekas-bekas dari 
manusia dan kebudayaannya. 


Jrmm-jena Manusia PERTAMA 


Bekas-bekas manusia yang ditemukan dari lapisan bumi pleistocen 
terdapat di berbagai tempat di dunia, Di Indonesia sampsi kini ditemukannya 
baru di pulau Jawa, Dalam hal ini negeri kita menduduki tempat yang 


luar Iiasa pentingnya, pula dari sudut mternasiomal, deh karena fasil-fosil 
manusia yang ditemukan di sini ternyata berasal dari segala jaman pleistocen, 
sehingga nampak dengan jelas perkembangan badantah manusia itu. Dari 
bagian-bagian lain di dunia temuan-temuan itu tidak memberi gambaran 
yang demikian lengkapnwa, 

Temuan pertama di Indonesia yang boleh dikata menjadi pangkal 
penyelidikan-penyelidikan selanjutnya adalah demuan Pitkecanthenpas Ereetus 
dalam tahun 1880 oleh E. Dubois di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir 
Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi (Madiun). Mula-mula didapatkan 
sebagian dari tulang rahang, hal mana menyebabkan dilakukannya pe- 
nyelidikan lebih mendalam di lapisan bumi daerah itu, Dalam tahan ber- 
ikutnya didapatkan Kira-kira A0 km dari ternpat penemuan pertarna tadi 
sebuah geraham dan bagian atas tengkorak. Beberapa meter dari situ di- 
temukan dalam tahun 1992 sebuah geraham lagi dan Inna belas meter lagi 
sebuah tulang paha kiri, 


Pai as Leak kai 7 N 3 


Naba 


tab, 1: Perbandingan tengkorak-lengkorak 
Slmparsc, Pithecanihrcpus Erectus dan manusia. 


Oleh karena dari tengkorak itu tak ditemukan dasarnya, tak dapatlah 
ditentukan dengan pasti isi (volume) otaknya. Umumnya dikira-kirakan 
MMI ce. Manusia biasa otaknya selalu lebih dari 1000 cc, sedangkan jenis 
kera yang tertinggi hanya 600 cc, Jadi makhluk dari Trinil itu tempatnya 
di antara mamusia dan kera. Pun bentuk tulang belakang kepalanya, yang 
menentukan duduknya kepala di atas leher, menunjukkan ke arah situ. Lain- 
lain bagian pula ada yang mengingatkan kepada manusia, ada yang me- 


15 


nyerupai kera. Adapun tulang keningnya sangat menonjol ke muka, dan di 
atas bagian hidung bergandeng menjadi satu. Di atas tulang kening itu tulang 
dahinya terus saja licin ke belakang, sehingga dahinya dapat dikatakan tidak 
ada, 

Tulang pahanya lebih mempunyai sifat kemanusiaan, sehingga nyata 
bahwa yang empunya berjalannya tegak. Dari ukuran tulang itu dapat 
diketahvi bahwa makhluknya kira-kira 155 m angginya, Gerahamnya lebih 
besar dari geraham terbesar dari manusia basa dan menunjukkan sifat-sifat 
kera. 

Oleh karena bagian-bagian itu ditemukannya berjauhan, maka banyak 
ahli yang mula-mula membimbangkan pendapat Dukwis hahwa kesemuanya 
itu harus berasal dari satu makhluk. 
Pun pertanyaan apakah makhluk itu 
kera (pithekosi ataupun manusia (at 
ihrepos) belum memperoleh jawaban 
yang pasi, Dubes sendiri menempat- 
kannya di antara manusia dan kera, sc- 
dang berjalannya sudah tegak ferectus). 
Klaka dinamakan olehnya makhluk itu 
@Pithecanthropus Erectuss, atau ma- 
nusia-kera yang berjalan tegak. Jika 
makhluk ini kera, tentu lebih tinggi 
tingkainya dari jems kera mana pun 
juga: dan yang berpendapat bahwa 
makhluk ini manusia harus mengakui 
bahwa tingkatnya lelah tendah dari 
manusia (homo sapicns' mana pun juga. 

Sampai beberapa puluh tahun Pithe- 
canthropus Ereetus itu dianggap seba- 
gal jenis manusia yang tertua. Bahkan 
ada yang menempatkannya di dalam 
jaman geologi akhir Tertiair, Baru 
penyelidikan yang lebih teliti lagi ber- 
dasarkan penemuan-penemuan baru 
lainnya dapatlah memberikan kepada 
makhluk itu tempat yang sebenarnya 
dalam jalan perkembangan badaniah 
manusia. Dalam hal ini terutama sekali 
teratai nama L- HL. von Koenigs- 
wald dan F, Weidenreich. 


Ob. 1: Pihecanihropsis krestus sehinga 
mana direkonyiruksikah oleh Diab 


27 


Dari tahun 1936 sampel IM diselidiki von Kocnigswald itu daerah 
sepanjang lembah kali Solo, Dalam tahun 1956 didapatkannya sebuah fosil 
tengkorak kanak-kanak di dekat Mojokerto. Terutama dari tempat-tempat 
giginya dapat dikira-kirakan, bahwa yang empunya belur meliwad umur 
5 tahun, Meskipun besar sekali dugaan von Kocnigswald, bahwa tengko- 
rak tadi berasal dari anak pithecanthropus, ia masih sangat berhati-hati 
dalam mengemukakan pendapatnya, Maka sementara itu dinamakan makh- 
lak itu aifomo Mojokertasine. 

Dalam tahun-tahun selanjutnya ditemukan oleh von Kocnigswald ba- 
nyak bekas-bekas manusia prasejarah, di antaranya bekas-bekas pithecan- 
thropus lainnya, sehingga sekarang kita mempunyai empat orang dari jenis 
itu, Di samping itu banyak pula didapatkan fosil-fosil binatang menyusui, 
dan terutama berdasarkan atas fauna (dunia hewan) inilah maka ta dapat 
membagi diluvium lembah kali Solo (dan diluvium Indonesia pada umum- 
nya) dalam tiga lapisan: paling bawah ialah lapisan Jetis (Meistoren bawahi, 
di atasnya terletak lapisan Trinil (ostocen tengah) dan paling atas ialah 
lapisan Ngandong (pisistocen atas). 

Dalam pembagian tiga lapisan ini ternyata, bahwa Pithecanthropus 
Erectus Dubois tempatnya di lapisan Trinil, jadi dalam lapisan pleistocen te- 
ngah. Adapun pithecanthropus lain-lamnya ada yang di plcistocen tengah 
juga, dan ada yang di plestocen bawah. Yang di pleistocen bawah ini oleh 
karena lebih besar dan lebih kuat tubuhnya dari Pitecanthropus Erectus 
dinamakan @Pithecratkropwi Robustuso. Dalam pleistocen bawah juga terma- 
suk Homo Mojokertensis tadi, maka kemudian makhluk itu dimamakan 
aihrematirafasr Ado fokertenaii, 

Dalam tahun 1941 akhirnya ditemukan oleh von Koerigswald di dekat 
doa Sangiran (lembah sungai Solo juga) sebagian dari tulang rahang bawah, 
yang jauh lebih besar dan kuat dari rahang Pithecanthropus. Geraham- 
gerahamnya menunjukkan corak-corak kemanusiaan, tetapi sebaliknya banyak 
pula sifat-sifat keranya, Dagunya tak ada. Oleh karena itu oleh von Koenigs- 
wald makhluk ita dianggap lebih tua lagi daripada Pithecanthropus-pithe- 
canthropus semuanya, dan mengingat akan besar tubuhnya, maka makhluk 
itu mendapat nama «Meganthropur Palarajasanicws (megas — besar). 

Sementara itu dalam tahun 1931 — 1934 di dekat desa Ngandong, di 
lembah Bengawan Solo juga, ditemukan sebelas buah fosil tengkorak. Sebagian 
dari jumlah itu telah hancur, tetapi ada beberapa yang cukup memberi 
bahan guna penyelidikan yang seksama. Hanya pada semua tengkorak itu 
tak ada lagi tulang rahang dan giginya. Penyelidikan yang dilakukan terutama 
oleh von Koelgswald dan Weidenrcich menunjukkan, bahwa makhluk- 
makhluk itu lebih tinggi tmgkatannya daripada Pithecanthropus Erectus, 


2g 


malahan mungkin sudah dapat dikataken manusia. Maka itu nama yang 
diberikan ialah Home Sosis (Os manusia dari Salot, 

Penyelidikan yang diperbaharui yang lebih teliti lagi dilakukan pula 
terhadap sebuah tengkorak yang sudah dalam tahun 1889 ditemukan di 
dekat Wajak, sebuah desa tak jauh dari Tulungagung (Kedirij. Tengkorak 
Homo Wajakensis ini sangat berlainan dengan tengkorak bangsa Indonesia, 
tetap banyak bersamaan dengan tengkorak penduduk asli benua Australia 
sekarang. hlaka menurut Dubos Homo Wajakensis atu termasuk dalam 
golongan bangsa Anstraloide, bermenek moyang Homo Soloensis dan nantinya 
menurunkan langsung bangsa-bangsa asli di Australia itu, 

Memurut von Kocmigswald maka Homo Wajakensis itu, seperti juga 
Homo Soloensis, asalnya dari lapian bur pleistocen atas, dan mungkin 
sekali sudah dapat dumasukkan dalam jenis Homo Sapiens. Ketinggian tingkat 
nya lebih jelas lagi dari kenyataan, bahwa berbeda dari jenis-jenis manusia 
tertua yang sudah disebutkan di atas, maka Homo Wajakensis itu telah di- 
tanam (dikubur), sebagaimana dapat nyata dari bekas-bekasnya waktu 
ditemukan, 


Dari uraian di atas mengenai jenis-jenis manusia tertua di Indonesia 
dapatlah sekarang dibuatkan bagan sebagai berikat: 


HOLOCEK Homo Sapiens 


PLEISTOGEN 
Pin 
(Lapisan dan fauna #gandong) 


Homo Wajakensis 
Hama Solo 


PFLEISTOCEX 
tengah 
(Lapisan dan Iauna Trinil) 


Fithecanihropus Erectus 


FLEISTOCEN 
darah 
(Lapisan dan auna Jetis) 


Pithecanthropus Kobustus 
Pithecanthropus. Majokeriensis 
Meganthropus Palacojasanicus 


KESUTAYAAN-KEBUDAYAAN PERTAMA 


Hasil-hasil kebudayaan yang tertua di Indonesia ialah yang ditemukan 
di sekitar daerah Pacitan dan Ngandong, Maka menurut nama kedus tempat 
penemuan itu kebudayaan palaeolithikum dibagi atas: 
al Kebudayaan Pacitan 
51 Kebudayaan Meandong. 


&. Kebudayaan Parker 


Dalam tahun 1995 di dekat Pacitan oleh von Koenigswald ditemukan 
sejumlah alat-alat batu. Alat-alat semacam yang ditemukan itu biasa dinama- 
kan kapak genggam, yaitu alat serupa kapak tetapi tidak bertangkai. Di- 
pergunakannya ialah dengan digenggam dalam tangan. Di antara kapak- 
kapak itu ada yang dikerjakan kasar sekali, sekedar mencukupi keperluan 
saja, ada pula yang lebih banyak dikerjakan, bukti bahwa memang sungguh- 
sungguh ada kepandaian untuk membuat alat dari bahan seadanya. Alat-alat 
Pacitan ini dalam ilmu prasejarah biasa disebut wchoppers (— alat penetak). 


Tb. 3: Tempatempai di mana ditemukan ssassa berbagai jenis manusia terioa. 


kar 


Sayangnya alat-alat itu semuanya ditemukan di permukaan bumi, sc- 
hingga dari lapisan mana asalnya yang sebenarnya menjadi soal. Pun apakah 
semua alat-alat yang bermacam-macam itu merupakan satu kebudayaan atau 
berasal dari berbagai tingkat kebudayaan, mula-mula tak dapat diketahui. 
Penyelidikan yang teliti sekali menunjukkan bahwa asalnya dari lapisan Trirul, 
jadi pleistocen tengah, 

Seperti kita ketahui, dari lapisan ini berasal pula Pithecanthropus Erec: 
tus. Oleh karena kebudayaan hanya ada pada manusia, maka alat-alat 
Pacitan itu harus pula ada manusianya yang telah mernbuatnya, Timbullah 
soal, apakah jenis manusia Pithecanthropus inilah yang berkebudayaan alat- 


G5. Albi Facian Iehopperi dilihat dari berbagai sisi, 


alat Pacitan itu, Hal imi mula-mula disangsikan, Kari seluruh jaman plcis- 
tocen di Indonesa belum pernah terdapat, bahwa sesuatu alat ditemukan 
bersama-sama dengan fasil manusia, sehingga sukar ditarik kesimpulan Iahwai 
kedua macam penemuan itu memang ada hubungannya, artinya: hahwa 
alat yang ditemukan itu memang kepunyaan manusia yang berasal cari 
lapisan buroi yang sama. 

Hanya di tempat lain di luar Indonesia ada sedikit petunjuk. Wi dekat 
peking (Tiongkok) ditemukan di dalam gua-gua di Choukoutien jumlah 


31 


fosil manusia yang boleh dikatakan serupa dengan Pithecanthropus Ereetus. 

Jeruis manusia itu diberi nama Sinergkrofns Pekrenser, Bersama-sama dengan 

keckas-bekas hemumede itu ditemukan banyak alat-alat batu. Hal ini me 

munjukkan bahwa alat-alat tsb. memang berasal dari Simanthropus tadi. 

(Meh karena alatwalat itu seragam dan serupa betul dengan alawalat Pacitan, 

maka kesimpulan kit (alah hawa tidak mustahil Pithecanthropus itu memang 

berkebuadayaan alatalat yang didapatkan di dekat Pacitan itu. Uengan lam 

perkataan: Kebudayaan Pacitan itu ialah kebudayaan Pithecanthropus, 
Kecuah di Pacitan, alat-alat palaco- 

lithikum demikian itu ditemukan pula: 

di Pang dan Gombong (jawa Te- 

ngahi, di Sukabumi (Jawa Barat) dan 

di daerah Lahat (Sumatera Selawn). 


& Kebudayaan Ngondong 


Th sekitar daerah Ngandong dan Si- 
darejo (dekat Ngawi, Madun dida- 
patkan banyak alat-adat dari tulang 
di sariping kapak-kapak genggam dari 
batu, Ada di antaranya yang dibuat 
dari talang binatang menjadi aan 
alat penusuk (belatih, ada yang dari 
tanduk rusa. Kupasrupanya alat-alat 
itu dipergunakan untuk mengorek ulu 
dan keladi dari dalam tamah. Ada 
juga wlat-alat seperi ujung tombak 
dengan gigi-kigi pada sisinya, Yang 
mungkin dipergunakan untuk menang- 
kap ikan (seperti harpun), : 

Termasuk kebudayaan  Ngandong 
pula “alah yang ditemukan di dekat 
Sangiran, Alawalainya kecil yan bt- 
asa dinsrnakan «lakess, dan sebagian 
dibuat dari bata indah, seperti chal- 
tecdom. Pan di Cabenge (Sulaw6i Se- 
latan) ditemukan Iharnyak Makes 


Tiada bedanya dengan alat-alat Fa 


citanj/maka pun alasalat Neandon 
" | s San Ba Ob & Alat-alat telang dan tanduk rusa 
tidak divemukan dalarn Lagusan lum yang ditemukan di Mgandong 


32 


yang semula melainkan di permukaan tanah. Tetapi dari penyelidikan dapat 
dipastikan bahwa alat-alat itu berasal dari pleistocen atas. Maka mungkin- 
lah bahwa alat-alat itu merupakan hasil kebudayaan Homo Soloersis dan 
Homo Wajakerss. 

Dari semua pencmuan itu, yang menghasilkan ribuan alat-alat palasoti- 
thikum, dapat diketahui sedikit tentang penggunaannya, dan dengan demikian 
tentang penghidupan manusia jaman itu Alat-alat itu menunjukkan bahwa di- 
pergunakannya ialah untuk berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan 
keladi, ubi, buah-buahan dan lain-lainnya. Alawalat tadi terang tak dapat 
dipergunakan untuk bercocok tanam. Maka kesimpulan kita ialah bahwa 
penghidupan manusia palacolihikum itu merupakan pengembaraan dari satu 
tempat ke tempat lain. Mereka tidak bertempat tinggal tetap, melainkan ber- 
pindah-pindah tergantung kepada bimatang-binatang buruannya dan hasil- 
hasil tamah di sekitarnya. Cara penghidupan mengumpulkan bahan-bahan 
makanan sebagaimana terdapatnya dari alam dinamakan @foodgatheringe. 

Adapun tentang kebudayaan kerohanianaya kita tak dapat mengetahui 
dengan sebenarnya, bukti-bukti boleh dikatakan tidak ada, atau jika ada 
samasekali tidak mencukupi untuk memungkinkan kita mengambil kestrni- 
pulan dan memberi gambaran yang nyata, Hanya bolehlah kita percaya 
bahwa perkembangan manusia diluvium sampai meningkat ke Homo Sapi- 
ens tentu bersamaan pula dengan perkembangan pikiran serta perasaannya, 
yang memberi coraknya sebagai manusia, pula yang memberikan keduduk- 
annva yang istimewa di alam sekitarnya, Pendek kata perkembangan ke- 
rohantannya yang menyempurnakan segala sesuatunya sebagai MAMuUs, 


Gb. $: Flakes dari Sangiran. 


Sebagaimana kita ketahui, Homo Wajakensis menunjukkan wnda-tanda 
penguburan. Mungkin pula bahkan jenis Pithecanthropus juga sudah us 
ngena! penguburan. Meskipun hal ini di negeri kita tak ada bukti-bukunya, 
ii dapat kita simpulkan dari kenyataan bahwa Simanihropus pun sudah 
dikubur. Adapun mengubur, jelaanya merawat mayat, adalah suatu tanda 
akan tingginya tngkat makhluk vang bersangkutan, tanda yang nyata-nyata 
membedakan manusia dari binatang. Mamusia sekarang, di mama saja adanya 
di selaruh dunia, tidak ada yang membiarkan mayatnya begitu saja seperti 
binatang, meskipun cara merawatnya berlainan sesetempat, 

Soal mat adalah salah satu hal yang sangat menawan hati manusia, 
salah satu faktor terpenting yang menimbulkan berbagai perasaan dan 
pikiran pada manusia, seakan-akan aa di sini menghadapi teka-teki yang 
mahabesar, yang selalu ia coba menebaknya. Dalam hal mati terasalah benar- 
benar akan adanya tenaga yang tak terduga yang menguasai hidup, Bahkan 
tidak hanya mengenai hal mati saja, pun dalam banyak hal lairnya seperti 
dalam menghadapi alam scmesta dengan segala kekuatannya, tenaga gaih 
Ibu terasa betul, 

Keinsyafan akan adanya sesuatu vang ada di luar perhitungan manusia, 
keirsyafan akan adanya kekuasaan gaib yang tak terduga tetapi yang selalu 
dihadapi itu, memberi dasar-dasar kepercayaan. Kepercayaan itu banyak 
jenisnya, tergantung kepada hasil penebakan tekasteki mahabear itu yang 
meliputi seluruh hidup, tergantung dari bagaimana gambaran yang diper- 
oleh manusia tentang kekuasaan (aib itu dan baganana manusia itu me- 
nempatkan dirinya terhadap alam semesta itu, pula bagaimana pemandangan 
orang mengenai hubungan antara manusia dan tenaga yang menguasai 
nasilnya itu. 

engan tadanya bahan-bahan tak dapatlah dikatakan kepercayaan 
maca bagaimanakah yang ada jaman Homo Wajakensis itu. 

Adapun tentang Kesan dapatlah dikemukakan bahwa terutama di 
Eropa Selatan banyak sekali diterniukan tanda-tandanya. Arca-arca yang 
bersahaja, ukiran-ukiran di talang dan lainnya, dan lukwan-luksan berwarna 
vang sangat indah (terutama gambar-gambar tinatang) pada dinding gua- 
pua menunjukkan betapa tingginya kesenian pada jaman akhir Perstocen 
itu, Merrang rasa semi, perasaan terhadap kemdahan dan yang lain daripada 
yang biasa, rupanya pada manusia pertama sudah ada. 

Ih Indonesia tunda-tanda yang nyata dari kesenian jaman pleistocen 
belum bisa didapat Pada permalaan tahun 1950 ditemukanlah pada dinding 
gua Loongdeang di Sulawesi Selatan oleh My, Heeren-Pahn gambar-gambar 
lapuk tangan yang berwarna merah. (Sampai saat itu gambar-gambar 
demukian di wilayah Indonesi hanya terdapat perda dinding pantai selatan 


H 


dari ujung Irian Jayaj. Penyelidikan di gua tsb, lebih lanjut oleh H.R. van 
Heekeren menghasilkan ditemukannya gambar berwarna dari seekor babi 
hutan, Ini adalah gambar pertama yang ditemukan di negeri kita. Dalam 
waktu berikutnya ditemukan pula banyak gambar-gambar tangan lainnya 
di dua buah gua tak jauh dari gua Lwang-leang tsb. 

"Tentang umurnya gambar-gambar itu mula-mula disangka berasal dari 
akhir patapolihikam seperti juga di Eropa. Tetapi penyelidikan yang teliti 
sekali memberikan petunjuk bahwa asalnya dari jaman berikutnya, talah 
Mesolithikum, di waktu di negeri kita banyak gua-gua dipergunakan sebagai 
tempat tinggal manusia, 


Kansas Kepulauan KITA 

Menurut penyelidikan geologi, kepulauan kita mulai terjadi dalam 
pertengahan jaman tertiair, Bentuk pulau-pulau itu sangat berlainan dari 
kendaan sekarang. Pulau Jawa hanya terdiri atas tamah pegunungan Priangan 
sekarang dan daerah Gunung Sewu (pancai Selatan Jawi Tengah) saja, 
dan merupakan semacam jazirah Asia Selatan, Tanah Priangan bergandeng 
dengan Belitung, kepulauan Lingga dan Riau, terus ke Malaysia Barat 
ke Birma. Sumatra mungkin sekali berupa sebuah pulau kecil di Juar garis 
Jawa-Asia. Di sebelah utara semenanjung Jawas itu ada beberapa pulau. 
Yang terdekat ialah yang nantinya menjadi pegunungan Kendeng yang 
membujur dari daerah Solo sampai Surabaya. 

Melalui atiian tanah itu darmnglah binatang-binarang, di antiranya 
berbagai jenis mammalia, dari Asia ke Jawa. Bekas-bekas fauna itu terdapat 
di bagian timur Jawa Barat (fauna Cijulang| dan di bagian barat Jawa 
Tengah di dekat Bumiayu (fauna Kali Glagah). Fauna itu sangat menyerupai 
fauna waktu itu di India, Birma dan Tiongkok Selatan. 

Pada akhir jaman tertiair dan permulaan jaman guartasr laut antara 
jsirah Jawa dan pulau di sebelah utaranya seanakan menjadi kecil, akhirnya 
menjadi semacam danau, yang airnya makin tamu makin tawar. Nantinya 
danau ini juga lenyap, timbultah tanah datar yang menghubungkan (umung 
Sewu dengan pegunungan Kendeng. Pulau Jawa menjadi lebih besar. Bagian 
utara dan timur masih berupa laut. 

Pada jaman berikutnya (guariair) sudah ada jenis manusia di Jawa 
yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus Mojokertensis yang losilnya di- 
dapatkan di lapisan bani plestocen bawah. Jen manusia ini adah wang 
paling tua yang dapat ditemukan di seluruh Asia, Dalam lapasan lamui ini 
didapatkan pula banyak fosil-fosil bintang (Kauna Jetis), di antaranya yang 
menarik perhatian ialah bekas-bekas Amthropoide, seperti ocangutan dan 
Bibi. 


35 


Sudah kita ketahui bahwa jaman diluvium (pleistocen) ita juga diberi 
nama “jaman eso. Berkali-kali es kutub itu oleh karena perubahan suhu 
udara meluas dan meliputi sebagian dari tanah-tanah di sekitarnya. Jaman 
meluasnya es dinamakan jaman oglaciale, sedangkan jaman surutmya kembali 
dinamakan jaman sinterglacials, 

Dalam jaman pleistocen tengah es kutub mencapai luas yang sebesar- 
besarnya, sehingga permukaan air laut turun sampai lebih dari 100 meter. 
Disertai dengan naiknya tanah di berbagai bagian akibat pergeseran lapisan 
bumi dan kerja gunung-gunung berapi, maka laut-laut di Indonesia banyak 
yang menjadi kering. Terjadilah apa yang biasa disebut Sunda-plat dan 
Sahul-plat Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Malaysia Barat bergabung 
menjadi satu dengan benua Asia. Kalimantan Utara bersambung dengan 
Filipina dan Formosa terus ke utara dan benua Asia, begitu pula Sulawgi 
melalui Minahasa, pulau Sangir ke Filipina, Antara Jawa Timur dan Sula- 
wesi Selatan ada hubungan melatoi Nusa Tenggara yang pulau-pulaunya 
bersambungan sampai ke pulau Timor, Sungai Musi, Batanghari dan Kapuas 
bertemu di antara Sumatra dan Kalimantan, dan bersama-sama mengalirkan 
airnya ke lautan Tiongkok Selatan yang mempunyai teluk di dekat kepulauan 
Matuma sekarang (inilah sebabnya maka sampai kini ikan di ketiga sungai 
tab. itu sejenis). Bengawan Solo dan Kali Brantas membawa airnya ke laut 
Jawa sebelah otara Sumbawa. 

Dari penemuan fosil-fosil binatang jamom ibu di Jawa, Sulawesi dan 
Filipina dapat diambil kesimpulan bahwa perpindahan dan penyebaran dari 
benua Asia ke Indonesia tidak saja melalui Malaya ke Jawa, melainkan juga 
melalui jalan kedua, yaitu meliwati Formaosa, Filipina dan dari sini sebagian 
ke Kalimantan dan Jawa, sebagian lagi ke Sulawesi, Dalam #dalu Tintasr 
yang ramai itu tentu ada pula manusia mengambil bagian. Rupa-rupanya 
untuk manusia jalan baratlah yang lebih diutamakan, sebagai dapat nyata 
dari penemuan hasil-hasil kebudayaannya. Alat-alat Pacitan didapatkan pula 
di Perak (Malavsis Barat bagian utara) dan di Birma, Jadi kecuah hubung- 
an binatang dan manusia, dewasa itu sudah terang ada pula hubungan 
kebudayaan antara Asia dan Indonesia. 

Meskipun hingga kini manusia tertua itu didapatkan di Indoncia 
(bahkan dengan cukup wakil-wakilnya dalam perkembangannya selama 
jaman pleiscocen), namun para ahli berpendapat bahwa asal mulanya tentu 
di benua Asia, justru oleh karena Asia jauh lebih tua umurnya daripada 
Indonesia. Seperti kita ketahui, dari jaman pleistocen tengah imi didapatkan 
Pithecanthropus Erectus, sedang jenis manusia semacam ita ditemukan pula 
dalam jumlah besar di Tiongkok (Sinanthropus Pekinensis), Maka penyebaran 
jenis manusia ito dari Tiongkoklah asalnya. Pun faunanya (fauna Trinil) 


36 


serupa dengan yang ditemukan di benua Asia itu. 

Es kutub yang pada akhir jaman pleistocen tengah sebagian besar men- 
jadi cair dan mengakibatkan naiknya Jagi air laut, dalam jaman berikutnya 
meluas lagi. Dalam jaman pleistocen atas ini sekali lagi es kutub mencapai 
luas yang luar biasa, sehingga air laut turun kira-kira 70 meter. Umumnya 
sampai akhir jaman plcistocen itu garis pantai Sunda-plat tidak banyak 
ubahnya, dan lalu lintas dengan benua Asia tetap ramai. Kita sudah kenal 
Homo Soloensis dan Homo Wajakensis, yang menjadi nenek moyang bangsa 
Australoide, Bangsa ini rupanya pada jaman menjelang berakhirnya pleis- 
tocen telah menyebar dalam jumlah besar dari Asia ke Selatan. Sebagian 
besar dari mereka sampai ke benua Australia, dan merekalah yang me- 
nurumkan penduduk asli di Australia sekarang. 

Pada permulaan jaman holocen es kutub sebagian besar lenyap, dan 
berakhirlah jaman es. Dengan sendirinya permukaan air laut maik lagi, 
Tanah-tanah rendah di daerah Sunda-plat dan Sahul-plat tergenang air 
menjadi laut (laut transgresi), dan dengan demikian terjadilah lagi pulau- 
pulau di negeri kita, Bentuk yang diperoleh itulah yang menjadi dasar bentuk 
pulau-pulau kita sekarang. Perubahan garis pantai terutama sekali disebab- 
kan oleh kerja sungai-sungai dan gunung-gunung berapi. Sungai-sungai 
membawa lumpur ke laut, yang mengakibatkan semakin lebarnya tanah 
datar di pinggir pantai. Gunung-gunung berapi memuntahkan laharnya dan 
dengan demikian mengubah bentuk dan susunan tanah di sekitarnya, 


Cb. IT: Peta Indonesia yang menggambarkan bagaimana pembagiannya darat 
dan laut pada suatu masa dalam jaran pkcistocen, 


II. MESOLITHIKUM 


Manusia palacolithikum masih rendah sekali tingkat peradabannya. 
Hidupnya mengembara sebagai pemburu, penangkap ikan dan pengumpul 
bakan-bahan makanan, seperti buah-baahan, jenis-jenis ubi, keladi, dan 
bahan makanan lainnya. Jadi sebanyak-banyaknya hanya mengumpulkan 
saja makanan apa yang ia dapati dari alam («ondgathering"). 

Jaman palaeolithikum berlangsung sangat lama sekali, kira-kira 600,000 
tahun. Seakan-akan mampaklah betapa berat, sulit lagi ulevnya perjuangan 
manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sebenarnya, untuk mem- 
capai kedudukan yang istimewa di dalam alam sekitarnya, kedudukan yang 
tertinggi di antara segala makhluk. Kita sudah ketahui bahwa menjelang 
akhir pleistocen manusia telah menjadi manusia betul, homo sapicns. Maka 
sebagai manusia, di dalam jaman holocen pertumbuhannya tidak lagi di- 
persoalkan. Manusia holocen sudahlah manusia, seperti kita juga. Hanya 
kebudayaannya tentu saja melalui jalan perkembangan terus, semakin lama 
semakin cepat, sesuai dengan kemampuan manusia dengan akalnya, sehingga 
dalam waktu kira-kira 20000 tahun (sejak permulaan jaman holocen) kimi 
kita mencapai tingkatan yang sangat jauh lebih tinggi dari apa yang telah 
tercapai aleh manusia palacolithikum selama 60000 tahun! 

Setelah pleistocen berganti dengan helocen, kebudayaan palacolithikum 
tidak begitu saja lenvap melainkan masih terus berlangsung. Kecuali meng- 
alami perkembangan selanjutnya, di Indonesia kebudayaan palacolithikum 
itu mendapat pula pengaruh-pengaruh baru dengan mengalirnya arus kc- 
budayaan baru dari daratan Asia yang membawa coraknya sendiri. Kebudaya- 
an baru yang timbul itu dinamakan «Mesolithikums, Alat-alat dari tulang 
dan juga Hakes, yang didapatkan dalam jaman palacolithikum, mengambil 
bagian penting dalam jaman mesolithikum. 

Kebudayaan mesolithikum itu di negeri kita terutama sekali didapatkan 
bekas-bekasnya di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan baru-baru ini 
di Flores, Dari peninggalan-peninggalan itu dapat diketahui bahwa manusia 
jaman itu teratama masih hidup dari berburu dan menangkap ikan (Ivod- 
gathering), seperti juga dalam jaman palasolithikum. Tetapi sebagian sudah 
mempunyai tempat tinggal tetap, sehingga tidak mustahil bahwa bercocok 
tanam secara kecil-kecilan dan sangat sederhana sudah dikenal pula. 

Bekas-bekas ternpat tinggal mercka ditemukan di pinggir pantai (eKyok- 
kenmiddingers) dan di dalam gua-gua (eabris sous roches). Terutama di 


3 


situlah didapatkan banyak bekas-bekas kebudayaannya, di camping pe 
nemuan-pencmuan lepas lainnya di berbagai tempat. 


HoekesMmdonrsotk 

Suatu corak istimewa dari mesolithikum ialah adanya peninggalan 
peninggalan yang disebut dengan perkataan Denmark «Ajokkromaddingerw 
ikjokken — dapur, mbcdding — sampah, jadi arti sebetulnya : sampa h-sampah 
dapur«i, Didapatkannya di sepanjang pantai Sumatra Timur Laut, di 
antara Langa di Aceh dan Medan. beberapa puluh kilometer dari laut 
sekarang, tetapi dahulunya di tepi pantai (garis pantai berubah-ubah). 

Bekas-bekas itu menunjukkan telah adanya penduduk pantai yang tinggal 
dalam rumah-rumah bertonggak. Hidupnya terutama dari siput dan kerang. 
Siputsiput itu dipatahkan ujungnya, kemudian dihisap isinya dari bagian 
kepalanya. Kulit-kulit siput dan kerang yang dibuang itu selama waktu 
yang bertahun-tahun, mungkin ratusan atau ribuan tahun, akhirnya men- 


jelmakan bukit kerang yang beberapa meter tinggi (ada yang tujuh mneter!) 


dan lebarnya itu. Bukit-bukit inilah yang dinamakan #kjokkmmeiddingers, 

Waktu bukit-bukit itu pertama kali ditemukan, para ahli geologi mengira 
bahwa itu adalah suatu lapisan bumi yang sangat istimewa. Tetapi kemudian 
dapat ditunjukkan bahwa bukit-bukit ibu terjadi oleh tangan manusia (meski- 
pun tidak disengaja). Bukit-bukit itu terdiri dari kerang sematasmata tidak 
bercampur dengan pasir ataupun tanah. Kaki bukit itu lebih rendah dari 
tanah sekelilingnya. Kerang-kerangnya sebagian telah menjadi fosil dan 
merekat bersatu merupakan sata kelompok yang padat. 

Penyelidikan akan kepentingannya dan tempatnya dalam prasejarah 
terutama dilakukan oleh Dr: P.V, yan Stein Callenfels (th. 1925) yang sc- 
bagai pelopor dan pembuka jalan dalam ilmu prasejarah di negeri kita biasa 
dinamakan cbapak prasejarah Indonesia». Dari dalam bukit-bukit kerang 
didapatkan banyak kapak-kapak genggam yang ternyata berbeda dari 
chopper (kapak genggam palaeolirhikumi), Kapak genggam mesolithikum 
ita dinamakan epebiles atau juga menurut tempai pencmuannya “kapak 
Sumatraw, Terbuatnya dari batu kali vang dipecah atau dibelah. Sisi luarnya 
van memang sudah halus tidak diapa-apakan, sedangkan sisi dalamnya 
itempat belah) dikerjakan lebih lanjut, sesuai dengan keperluannya. 

Suatu macam kapak lagi yang sangat ameh dan hanya terdapat dari 
jaman mesolithikum, ialah yang dinamakan uhache covrtee (kapak pendek). 
Bentuknya kira-kira setengah lingkaran, dan seperti kapak genggam juga 
dibuatnya dengan memukuli dan memecahkan batu, dan tidak diasah. 
Tajamnya terdapat pada sisi vang lengkung, Apakah alat ini betul-betul 
kapak, tak dapat dipastikan, 


Tg 


Cb. 8: Pebble dari kkikkenmidding dilihat dari berbagai sisi, 


Kecuali kapak-kapak itu dari bukit kerang ditemukan pula berbagai 
pipisan (batu-batu penggiling beserta landasannya). Fipisan ini rapanya 
tidak hanya untuk menggiling makanan, tetapi juga dipergunakan untuk 
menghaluskan cat merah sebagaimana ternyata dari bekas-bekasnya. Untuk 
apa cat merah itu dipergunakan, belum dapat dikatakan dengan pasti, 
Mungkin sekali pernakatannya ada berhubungan dengan keagamaan, ialah 
dengan ilmu sihir. (Merah adalah warna darah, Darah adalah tanda dan 
sendi hidup. Maka cat merah diulaskan kepada badan, sebagaimana masih 
menjadi kebiasaan berbagai suku bangsa, mempunyai maksud agar misbah 
kekuatannya dan tambah tenaga hidupnya), 

Sedangkan benda-benda neolithikum tak ada didapatkan, di lapisati 
teratas ditemukan pecahan-pecahan periuk belanga dan beberapa barang 
dari besi atau lainnya yang berasal dari jaman logam, Keganjilan ini dapat 
kiranya diterangkan sebagai berikut, Penduduk bukit kerang itu lama sekali 
mendiami teriapat itu sampai di dalam jaman logam dengan kebudayaan 
meolithikumnya, Atau mungkin pula tempat itu selama jaman neolithikum 
ditinggalkan sedangkan dalam jaman logam mempunyai penghuni baru lagi, 

Ada pula ditemukan benda yang terang sudah menunjukkan pengaruh 
neolithikum, ialah kapak yang dalam segala-galanya masih bersifat meso- 
lithikum (kasar), tetapi tempat tajamnya telah licin dan halus diasah. Kapak- 
kapak semacam ini disebut @jrnto-neoliiks, 

Kecuali hasil-hasil kebudayaan, dari kjdkenmoddinger itu ditemukan 
juga bekas-bekas manusianya, sepecti tulang belulang dan perahan-pecahan 
tengkorak dan gigi. Meskipun tulang-tulang itu tidak. memberi gambaran 


4 


yang lengkap, namum penyelidikan yang teliti memberikan kesimpulan, 
bahwa manusia mesolithikam ita termasuk dalam golongan bangsa Papua- 
Melanesoide (nenek moyang bangsa Irian dan Melancsia sekarang). 


ABRI Sovs Kocar 


Tempat penemuan kedua dari kebudayaan mesolithikum adalah @alis 
sus reches, ialah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua-gua itu 
sebenarnya lebih menyerupai ceruk—teruk di dalam batu karang yang cukup 
untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan panas. Di dalam dasar 
gua-rua itu didapatkan banyak peninggalan kebudayaan, dari jenis palaco- 
Jahikaam sampai permulaan neolithikum, tetapi sebagian terbesar dari jaman 
meolithikum. 

Penyelidikan pertama terhadap abris sous roche dilakukan oleh van 
Stein Callenkeks di Gua Lawa dekat Sampung (Ponorogo, kladiwn, dari 
tahun 1924 sampai 1931. Alat-alat yang ditemukan banyak sekali macatnnya : 
alat-alat bata, seperi ujung panah dan Hak, batu-batu penggilingan, kapak- 
kapak yang sudah diasah (neolithikum!, alat-alat dari tulang dan tanduk 
rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Jadi rupanya ceruk itu lama 
sekali menjadi tempat tinggal manusia. Pun tulang belulang mania (jenis 
Papua-Melanesoide) dan dari binatang didapatkan. 


Gb. 9: Sebuah abris sous roehe di Sulasesi Selatan, 


Bagian terbesar dari alawalat yang ditemakan itu terdiri dari alat-alat 
tulang, sehingga timbul istilah dSampung bone-cultures, Ganjilnya di dalam 
Lua Lawa ita tidak ada didapatkan kapak Sumatra dan kapak pendek, 
keduanya yang menjadi inti meeolithikum Sumatra. Keganjilan ini akan 
kita jumpai di sebagian besar dari abrisalms dan tempatstempat pening: 
alan mesolithikwm lainnya. Hanya di beberapa gua di dacrah Eesuki (Jawa 
Timur), yang penyelidikannya dilakukan oleh van Heckeren, ada juga 
terdapat pebbles (kapak Sumatra dan kapak pendek). di samping banyak 
ujung panah dan alat-alat dari tulang. 

Di daerah Bojonegoro ada beberapa abris sous roche yang terutama 
sekali menghasilkan alatwalat dari kerang dan tulang, Pun tulang belulang 
manusia jerus Papua-Melansoide ditemukan. 

Eh Sulawesi Selatan banyak didapatkan abis sus roche, Menjelang 
akhir ahad yang lalu beberapa dari gua-gua itu, ialah vang ada di daerah 
Lamoncong, masih didiami orang dari suku bangsa Toala. Selama tahun- 
tahun 1998 — 1096 ada dua orang sepupu, Frits Saran dan Paul Sarasim, 
yang melakukan penyelidikan terha- 
dap orang-orang Toala ibu. Dianggap 
oleh mereka itu orang orang Toala aa Suges) 
sebagai keturuman langsung dari pen- sn inden! : 
duduk Sulawesi Selatan jaman prase- SP — an 
Jarah, dan masih sekelunrga dengan 
suku bangsa Wedda dari Sailan, Me- 
mang dari gua-gua iv banyak dida- 
patkan alatalat dari jaman prasc- 
Jarah, akan tetapi kermudian disangsi- 
kam apakah pendukung kebudayaan 
prasejarah ini memang ada hubung- 
annya dengan orang-orang Toala itu. 
Mamun istilah okebudayaan Toalas 
untuk kebudayaan prasejarah yang 
didapatkan dalam gua-gua di sekitar 
Lamoncong itu telah menjadi lazim, 


# PP , Ha PJ -—a Pm yg un 


Dari penyelidikan-penyelidikan le- 
kah tanjut oleh van Stem Callenfeis 
LI9S3 — 1934) dan van Heckeren 
(1937) dapatlah dipastikan, bahwa ke- 
budayaan Toala Itu termasuk kebu- Gb (0: Alatalat duri tulang, berasal 
dayaan mesobthikam, Hasilnya yang dari Civa Lawa di Sampung. 


1 


| 


terutama sekali adalah Hakes dan alat-alat dari tulang, Di antara flakes itu 
banyak terdapatkan ujung-ujung panah, yang mempunyai keistimewaan 
bahwa siaisisinya bergerigi (seperti gergaji). Keganjilan ini menjadi corak 
khusus bagi ujung-ujung panah Toala, pula yang membedakannya dari 
ujungsujung panah dari Jawa Timur, 

Jenis ujung panah vang lain lagi terdapatkan dari abris sous roche di 
Timer dan Roti, di mana Alfred Bihler menemukan fake-culture pula. 
Ujung-ujung panah itu kebanyakan dibuat dari batu indah seperti jaspis 
dan chalcedon, sedangkan semuanya bertangkai pada pangkalnya. 

Dari urmansuratan di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa kebudayaan 
meodithikum itu sesungguhnya mempunyai tiga bagian pening yang dapat 
diringkaskan sbb: 


pebble-eulture su terutama di kjokkenmoddinger, 
baree-culture 


Hake-culture 


Meolithikum Sai 


| ae Pads terutama di abis sons reche, 
Adapun jenis manusianya yang menjadi pendukung kebudayaan itu 
adalah bangsa Papua-Melanesoide. 


Kerunayaas Bamos-Hosmsa 


Penyelidikan akan persebaran kapak Sumatra dan kapak pendek mem- 
bawa kita ke daerah Tonkin di Indo-Clana. Di sana ditemukan pusat 
kebudayaan prasejarah, ialah di pegunungan Bacson dan di daerah Hoabinh 
vang letaknya berdekatan. Alat-alat yang ditemukan di situ menunjukkan 
adanya suatu kebudayaan yang sudah kita kenal sebagai mesolihikum, 
Kapak-kapak yang dikerjakan secara kasar terdapat di samping kapak-kayak 
vang sudah diasah tajarnnya (proto-ncolithikam). Di antara kapak-kapak 
itu ada banyak pebbles (kapak Sumatra dan kapak pendek). Pun alawalar 
dari tulang ditemukan juga. 

Oleh Mmc Madelcine Colani, ahli pesejarah Prancis, kebudayaan itu 
dinamakan kebudayaan Bacson-Honbinh, menurut kedua empat penemuan 
itu. Penyelidikan menunjukkan bahwa di Tenkin itulah beakawa pas 
kebudayaan meelithikum Asia Tenggara, dan dari situ tersebar ke berbagua 
jurusan. Sampainya di Indonesia melalui Thailand dan Malaya Barat. 

Kecuali hasil kebudawaan, banyak pula dwcmukan talang-belulang 
manusia. Ternyata bahwa waktu itu Tonkin terutama didianu deh dua 
golongan bangsa, yaitu jenis Papua-Melanesoide dan jenis Europacide. Ii 
samping itu ada pula jenis Mangoloide dan Australotde, Bang Papua 
Melansoide itu mempunyai penyebaran vang pulimg luas di dacrah Selatan : 


43 


di Hindia Belakang, Indonesia sampai di pulau-pulau di Lautan Teduh, 
Dan bangsa inilah yang berkebudayaan alat-alat mesolithikum yang belum 
diasah (pebbles), sedangkan kecakapan mengasah (proto-neolithikum) rupa- 
nya basil pengaruh dari bangsa Mongoloide yang sudah lebih tinggi per- 
adabannya. 

Tidak saja di dalam kebudayaannya di Tonkin itu ada percampuran, 
tetapi pun di dalam kebangsaannya, Terutama percampuran antara bangsa 
Melancoide dan Europaeide itulah yang nantinya menjadi bangsa Austro- 
nesia yang kemudian di dalam jaman meolithikum tersebar ke seluruh ke- 
pulauan kita, 

Seperti telah dikatakan di atas, kebudayaan mesolithikum di negeri kita 
asalnya dari daerah Bacson-Hoabinh. Tetapi di sana tak ada ditemukan 
Hakes, sedangkan dari abris swus roche banyak sekali Hakes itu. Pun di pulau 
Luzon (Filipina) ditemukan fiakes, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
kebudayaan fakes itu datangnya dari daratan Asia melalui Jepang, Formosa 
dan Filipina, Hal ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa di Sumatra Timur, 
Malaysia Barat dan Hindia Belakang tak ada juga ditemukan fakes, Maka 
rupanya di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam aliran kebudayaan 
meodithikum, yaitu: 


Il. kebudayaan Bacsen-Hoabinh dengan pebbles dan alat-alatnya dari 
tulang yang datang melalui jalan Barat, dan 


2. kebudayaan fake yang datangnya melalui jalan Timur. 


Ch. 1: Tempat-iempat temuan berbagai alat mesolithikam dan jalan penyebarannya, 


ai 


Dasao Baspiuna 


Dari darah Priangan terkenal suata dongeng yang menceritakan, bahwa 
dataran tinggi Bandung dahulu kala adalah suatu telaga. Penyelidikan geologi 
oleh von Kocnigswald membenarkan cerita itu. Garis tmggi 125 meter yang 
meliwati Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjaran, Soreang sampai 
ks sebelah barat Cililm dahulunya adalah garis tepi danau itu. Di banyak 
tempat sekitar danau itu, jadi semuanya di atas garis tinggi 725 meter tadi, 
ditemukan hasil-hasil kebudayaan yang berupa fakes. Flakes di simi semua 
nya dibuat dari batu indah yang hitam warnanya, yaitu oksidian. 


Ob. 19: Deataran tinggi Bandung dengan daraunya. 


Flakes obsidaan di tepi danau Bandung itu biasanya dinamakan amicro- 
liths. Microlith artinya «batu kecil». Oleh karena fakes juga banyak yang 
kecil-kecil, maka kemudian diadakan perbedaan antara Hakes kecil dan 
microlith (yang sesungguhnya fakes juga). Maka yang dinamakan microlith 
ialah alat-alat batu kecil yang bentuknya geometris (segi tiga, trapesium atau 
setengah lingkaran) sedangkan sisinya yang tidak tajam diberi bergerigi, 
engan adanya pembatasan imi, maka ternyata bahwa fakcs dari daerah 
danau Bandung itu sesungguhnya bukan microlith. Pun di lain-lain tempat 
di mana memang ada ditemukan microlith (seperti di Panganrcang Tudeya 
di Sulawesi Selatan), jumlahnya sangat sedikit di antara Makcs seluruhnya, 
sthingga istilah akebudayaan mierolithikums tidak lagi dipakai. 

Obsidian sebagai bahan untuk fakes di daerah danau Bandung itu ter- 
nyata bukan dari situ pula asalnya, melainkan di dacrah Ngagrek di sebelah 


4 


Dan doodea haha 


Cib. 19: Flnkes dari Panganrcang Tudeya di Sulawesi Selatan. Yang berjajar tiga-tiga 
di tengah kanan adalah mierolih. 


utara Garut, Uh sini banyak sekali ditemukan perahan-pecahan obsidian yang 
tidak atau belum terpakai untuk pembuatan alarw-alat 

Alat-alat dari obsidian ditemukan pula di daerah danau Kerinci di 
Sumatra. Penyelidikannya dilakukan oleh Dr. A.M J.Th. 4 Thussink van der 
Hoop dalam tahun 1957. Pun di sai rupa-rupanya bahannya diambil dan 
jauh, salah dari daerah klerangin (Jamila hulu), di mana banyak sekali pula 
didapatkan pecahan-pecahan obsidian yang belum, dikerjakan. 

Keruali Jake dari obsidian, di Ban: 


dung dan Kerinci itu ditemukan pula Ya 
pecahan-pecahan tembikar dan benda- ! KJ 2 

benda perunggu. Maka mengenai umurt- 

nya terdapat perbedaan pedapat di 


antara para ahli. Separoh mengatakan 1 


neolithikum dan separah lagi mesoli- 

thikurmn. Mengingat bahwa fakes jenis GA e 
alat-alat dari Bandung dan Kerinci itu 

justru menjadi inti dari Hake-culture, : N 

maka di sini kita akan mengikuti pen- Led te y) P1 
dirian yang baru, ialah bahwa kebuda- 

yaa di sekitar danau Bandung dan 2 g Ud “ 
Kerinci termasuk mesolithikutm, Adanya Unyaprnnygan, 
pecahan-pecahan tembikar dan henda- 5 


benda perunggu hanyalah menunjukkan 


2 Gb MA: Flakes dari obsidian, berasal 
bahwa sesudah jaman mesotithikum ber- 


dari daerah Kerinci 


4 


akhir, kebuntayaan di sang berlangsung terus dan mengikut perkembangan 
selanjutnya menjadi ncolithikam dan jaman perunggu. 


Hasi-nas, Kesenian 


Sudah dikatakan bahwa di Eropa banyak didapatkan hasil-hasil ke- 
senian yang menurut para ahli berasal dari jaman akhir palaeolithikum. Di 
negeri kita tanda-tanda akan adanya kesenian baru ditemukan dalam jaman 
mesolithikum, Di antara alat-alat batu yang ditemukan di kjokkenmoddinger 
uda dua buah kapak yang diberi hiasan: yang satu digambar dengan garis- 
garis sejajar, dan yang lain dengan semacam gambar mata. Apakah gambar- 
pambar itu dimaksudkan sebagai tanda perseorangan belaka ataukah sebagai 
hiasan, tak dapatlah kita ketahui, Tetapi nyatalah bahwa gambar-gambar 
itu dapat kita anggap sebagai permulaan kesenian, 


G5, 155 Capenp tangan pada dinding gua Lenig-lcang 4Sulawesi Selatani, 


Sebagaimana sudah pula dikemukakan, maka kesenian mesolithikum 
yang bertingkat tinggi telah juga ditemukan bekas-bekasnya, ialah di gua 
Leang-leang di Sulawesi Selatan berupa gambar berwama dari seekor babi 
hutan sedang lari, dan di beberapa gua lainnya gambar-gambar (cap) tangan 
yang berwarna merah, 

Menurut yan Heekeren gambar babi hutan itu umurnya kira-kira 400) 
tahun, jadi bertepatan dengan berakhirnya jaman meolithikum dan di- 
mulainya jaman neolithikum, 


Gb. 16: Lukisan babi hutan yang dicat pada dinding pon Leang-beang (Sulawesi Selatan), 


Hd 


IT. MEOLITHIKUM 


Sarapai kini temuan-temuan dari jaman palacolithikum boleh dikata 
hanya terbatas kepada daerah Sumatra Selatan dan Jawa Tengah dan Timur 
saja di sepanjang Bengawan Solo. Meolithikum terutarna ditermukan bekas: 
bekasnya di Sumatra, Jawa dan Sulawgi, Ada juga beberapa pebbla di- 
temukan di dekat Kandangan (Kalimantan Selatan. Sebaliknya neolithikum 
adalah kebudayaan yang pertama boleh dikata tersebar di seluruh kepulauan 
kita. Maka tak salahlah dikatakan bahwa kebudayaan mulah yang menjadi 
dasar sesungguhnya dari kebudayaan Indonesia sekarang, meskipun. tentu 
sja angsir-anasir palacolithikum dan mesolithikum yang ikut serta mem- 
bentuk dasar ivu tak dapat diabaikan. 

Ada dikatakan bahwa neolihikumn itu adalah suatu crevolusis yang 
sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi mu sudah didapati benih- 
nya di dalam janam mesolithikam, tetapi baru benar-benar ameletuss dengan 
hebatnya dalam jaman neoluhikum, beserta dengan datangnya arus ke- 
budayaan bara lagi yang jauh lebih tinggi ongkatannya. Pengdadupan food- 


gatkersng menjadi Poodfroduieg. Perubahan inilah yang dimaksudkan dengan 


revolusi tersebut. Meskipun tak seberapalah nampaknya, namun perubahan 
itu sesungguhnya sangat besar artinya menilik akan akibatnya yang sangat 
mendalam serta meluas di dalam perekonomian dan kebudayaan, pendek 
kata selaruh penghidupan, dari umat manusia pada umumnya. 

Penghidupan mengembara telah lampau, orang telah mengenal bercocok 
tanam dan beternak. Chang sudah bertempat tinggal tetap dengan kepandaian 
membuat rumah. Hidup berkumpul berarti pembentukan suatu masyarakat 
yang tmerlukan segala peraturan kecja sama. Pembagian kerja menmungkin- 
kan perkembangan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan 
kerja sama itu. Kerajinan tangan, seperti menenun dan membuat periuk 
belanga, sangat mendapat kemajuan. Pendek kata, dalam jaman neolithikam 
itu terdapat dasar-dasar pertama untuk penghidupan manusia scbagai 
manusia, sebagaimana kita dapatkan sekarang. 

Mengenai alawalatmya kita telah ketahui bahwa yang menjadi corak 
istimewa dari neolithikum ialah kepandaian mengasahnya, Bahkan banyak 
pula afatwalat itu diupam sehingga indah sekali dan merupakan betul-betul 
hasil seni yang tingci nilainya, Tetapi harus pula kita ingat bahwa ada juga 
alat-alat neolittikum yang tidak diasah, yaitu terutama ujang-ujung panah. 
Hal ini dapat kita mengerti, oleh karena panah itu setelah dilepaskan umum- 


#9 


nya hilanglah sudah. Jadi tak memadailah pekerjaan mengasah tes hadap 
aja san hanya digunakan satu kali saja. 

Menurut alat-alamva vang diteruukan dan yang menjadi corak khusus, 
neolihikum Iedoneia dapat dibagi dalam dua golongan kersaur, valuta Ke 
budayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak torjong, yang masing-masing 


mewakili arus kebudayaan tersendiri, Untuk negeri kita yang pertama itulah 
yang terpenting sekali, sehingga sering noolithikum Indonesia itu disamakan 
begitu saja dengan kebudayaan kapak persegi. 


Kkaras Persada 


Mama kapak persegi itu berasal dari von Hcine Geldern, berdasar- 
kan kepada penampang-alang dari alatalatnya, yang berupa persegi pan- 
jane atau juga berbentuk trapesium. Yang dimaksudkan dengah kapak pers 
seni la bukan han | kapak sja, tetapi banyak lagi alat-alat lainnya dari 
berbagai ukuran dan berbagai keperluan: yang besar, yaitu beliung atau 
paul, dan yang kecil vaitu tarah, yang tentunya digunakan untuk mu - 
ngerjakan kayu, Alat-alat ira semuanya sama bentuknya, agak melengkung 
sedikit, dan diberi bertungkai yang diikatkan kepada tempat lengkung itu, 


Cib, AT: Berbagai jenis kapak persegi. Yang besar adalah beliung dan cangkul, 


Kapak-kapak persegi ani di Indonesia terutama kal dulapatkan di 
Sumatra, Jawa dan Bali. Di bagian timur negeri kita, talah Nusa Tenggara, 
Maluku, Sulawesi dan juga di Kalimantan, ada pala diemukan, tetapi tak 
begitu banyak, Jagipula lebih kasar dan lebih jelek pembuatannya. Pun 


XI 


di Malaysia Barat dan Hindia Belakang banyak didapatkan, sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa arus kebudayaan kapak persegi itu da- 
tangnya di negeri kuta dari duratan Asia melalui jalan barat 

Sebagai bahan untuk kapak-kapak 2ta kebanyakan dipergunakan batu 
api dan ada juga yang dibuat dari chaioedon. Pembasian kapak-kapak dari 
batu api tu rupanya terpusat di beberapa @pabciks, dan dari sni diangkut 
ke tempat-tempat lain sampai jauh untuk diperjualbelikan. Hal ini dapat 
kita ketahui dari kenyataan baliwa kapak-kapak atu ducmukan di tempat 
tempat yang samasekali tidak menghasilkan kesitu api yang diperlukan Kira 
bagai bahan, sedangkan di pusat pembuatannya ditemukan banyak sekali 
kapak-kapak persegi yang semuanya telah diberi bentuk wang sebenannyi 


ketapi masih kasar sekali, belum dihaluskan dan diasah. Rupanya pekerjaan 
selanjutnya, seperti mengasah itu, dilakukan oleh si pemakai sendiri. Pabrik- 
pabrik kapak persegi itu antara Jain ditemukan di dekati Lahat (Palembang), 
di dekat kota-kota Bogor, Sukabumi, Kerawang dan Tasikmalaya (Jawa 
Barat), di daerah Pacitan (Madiun) dan di lereng selama Gunung Ijen 
(Jawa Turmari, In desa Pasirkuda dekat Bogor kahbkan ditemukan berbagai 
batu asahan (lih. gb. 21). 


Tab. 


Hi: Kapak persegi yang belum dihaluskan 


tab. 19: Berbagai kapak bahu. 


tabillah bahwa dalam paman nenli- 
ibikum pacul var dah sekali itu 
hanya dipakai pada upacara pers 
mulaan mengerjakan sawah, dan 
tarah duri chalceedon pada upacara 
mendinakan sebuah rumah. 

Klungkin pula kapak-kapak neo 
liihikum wang ndak dan dibuat 
dari batu yang jarang diperoleh itu 
disimpan sebagai jumat, Sampai 
sekarang anasih banyak orang yang 
mempunya kepercasaamn akan te- 
nasi gih sesuatu batu indah, um- 
permana saja batu cincin. 

Dan ada pula suku-suku bunga 
(ang menggunakan batu batu wadah 
ita sebagai alat penukaran, sebab 
ur belur mereka kemal, Wala 
(aman meoluhikum avangkin sekali 
kelangan demikian sudah lceami 


pula, sebaga dapat diharap- 


n 


32 


In aninca alat-atat ncolitikum 
yang ditemukan di Jawa, terutama 
di bagian barat, banyak terdapat 
perkakas yang dibuat dari batu 
indah seperti chalcedon, yang aneh- 
nya tidak ada bekas-bekasnya sama- 
sekali oelah pemab dipergunakan, 
Kupanya barang-barang yang sa- 
igat andah itu memang tidak per- 
nah dimaksudkan selagai alat, 1rve- 
lainkan dianggap sangat. berharga 
sebagai tanda kebesaran atau se- 
hagai alat upacara. Sampai seka- 
tang /) banyak gelongan-golongan 
bang yang mah mempunyai 
ukaw-alat dan senjata yang dipan- 
dang suci sebagai pusaka dan hanya 
digunakan pada upacara-upacara 
vung tertentu saja. Maka tak mvus- 


Tib, 20: Batu asahon guna mengasah 
kapak-kupak mneolihikum. 


kan dari sesuatu masyarakat yang perekonomiannya sudah teratur, 
Semacam kapak persegi pula ialah yang disebut kapat bahu. Bentuknya 
boleh dikata sama, banya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi 
"lehers, sehingga menyerupai bentuk botol yang persegi. Dacrah kebuda- 
yaan kapak bahu ini meluas dari Jepang, Formosa, Filipina, terus ke barat 
mp3 sungai Gangga, tetap anehnya batas selatannya ialah bagian tengah 
Malnsia Barat. Dengan Jain perkataan: di sebelah selatan batas Ini tak 
ada ditemukan kapak bahu. Jadi menlittukum Indonesia tidak mengenal- 
nya, metkipun ada juga beberapa buah ditemukan, vaita di Minahasa. 


Karar Lonjosa 

Mama kapak lonjong aw didasarkan atas penampang-alangnya yang 
berhemuk tanjong. Bentuk kapaknya sendiri bundar telar. Ujungnya yang 
agak lancip diterapatkan di tngkai dan 
ujung lainnya yang balat diasah sehingga 
bnget. 

Kebudayaan kapak lonjong an sering 
juga dinamakan Meolithikum Papua, ka- 
rena terutama sekali didapatkannya di 
Irian, Sampsu akhur abad yang lalu di 
sana belum dikenal logam dan sekarang 
pun masih banyak digunakan kapak lon- 
jong dari batu itu. 

Kapak-kapak lonjong ita mempunyai 
pula berbagai ukuran. Yang besar biasa 
diramakan cWalsenbals dan yang kecil 
mp3 kecil sekali) disebut aklembeilu, 
kelembeil mi ditemukan di daerah antara 
dacrah kapak persegi dam daerah Walsen- 
bal. tabah di kepulauan "Tanimbar, Seram 
dan. sekelilingnya. 

Ih antara kapuk-kapak lonjong atu ada pula yang rupanya hanya dli- 
pergunakan untuk upacara saja. Dibuatnya dari batu vang lebih bagus dari 
sang untuk perkakas biasa, dan dikerjakannya lelih halus pula. 

Daerah pusat Kapak Sana di kepulauan kita alah Irian. Tetapi 
kapak au juga ditemukan di Serum, Gorong, Tanimbar, Leti, Mimahasa 
dan Serawak (kala Utara). 

Li Tiongkok dan Jepang banyak juga ducmukan Waleenbeil, pam di 
daerah Asam dan Birma Utara. di mana didapatkan pula Kleinbeil. Tetap: 
di bagian selatan Hindia Belakang dan Malaka kapak ato asing samasekali, 


Gk. 3: Kapak lonjong, dari muka dan 
dari sampo 


53 


Yang demikian itu memberi kesimpulan, bahwa jalan persebaran kc- 
budayaan kapak lonjong itu Jain daripada jalan yang ditempuh oleh kapak 
persegi, ialah jalan timur : dari daratan Asia ke Jepang, Formnsa, Filipina, 
Minahasa terus ke timur, Penemuan-penemuan di Formosa dan Filipina 
memperkuat pendapat ini, Dari Irian daerah persebaran au meluas sampai 
di kepulauan Melanesia. 


BENpA-BENDA LAINNYA 

Kecuali alamwalat kerja, seperti kapak, pacul, tarahi, beliung dash. banyak 
juga didapatkan berbagai-bagai barang lainnya yang dapat menambah 
lengkapnya gambaran kita tentang peradaban meolithikam itu. 


Perhiasan 

Terutama di Jawa ditemukan gelang-gelang dari bawi indah dalam 
jumlah besar, Oleh karena banyak pula yang belum selesai pembuatannya, 
dapatlah kita menge tahai dengan jelas bagaimana cara meng srjakannya, 
Pertama batu itu dipukul- pukul sehingga diperoleh bentuk bulat gepeng, 
Kemudian kedua sisi yang rata itu dicckungkan dengan jalan memukal pula, 
sampai akhirnya kedua cekungan itu bertemu menjadi wbuah lobang, 
Dengan jalan menggosok dan mengasah maka diperolehluh nanti gelang 
yang dikehendaki. Gelang ita dari dalam halus cara dan dari laar lengkung 
Kesra 


Gb. 22: Berbayai barang perliesan dara ba ancoldhekumi 


Suatu cara lagi kita dapat ketahui dari gelang yang lain. Di sini dapat 
nyata bahwa membuatnya lobang ialah dengan gurdi. Batu yang bulat 
gepeng itu digurdi dari kedua belah sisi yang rata dengan sebuah gurdi dari 
bambu, Bambu ini dengan seutas tali dan sebilah bambu Jainnya diputar di 
atas muka batu yang terlebih dahulu telah diberi air dan pasir, Gurdi se- 
macam ini di berbagai tempat di Indonesia masih ada terdapat. 

Kecuali gelang ditemukan pula alat-alat perhiasan lainnya, seperti 
kalung yang dibuat dari batu indah pula. Bagaimana menggurdinya biji-biji 
kalung itu tak dapat kita ketahui, sebab lobangnya amat kecil dan tentu 
tidak dapat diperoleh dengan gurdi bambu. Untuk kalung ini dipergunakan 
juga batu-batu yang dicat atau batu-batu akik. 


Pakatan 


Ih Kalimantan dan Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lainnya di- 
temukan alat pemukul kulit kayu. Kita ketahui bahwa sampai kini ada 
beberapa suku bangsa di negeri kita yang masih menggunakan kulit kayu 
untuk bermacam-macam keperluan. seperti untuk pakaian (suku Toraja dan 
Dayak umpamanya) dan untuk membuat kertas (dluwang Ponorogo), Dapat 
kita mengambil kesimpulan bahwa alat-alat pemukul kulit kayu itu me- 
nunjukkan bahwa erang-orang melthikan sudah berpakaian, 


ah 
oa 


3 
: 
8 


Ch, 23: Bermacam-macam pecahan tembikar yang berhias, 


Kecuali membuat pakaian dari kulit kayu mereka sudah pandai pula 
menenun tekstil yang agak halus. Tekstil itu tidak tahan lama, sehingga 
tak ada bekas-bekasnya yang kita temukan lagi. Tetapi ancinya dalam hal 
ini kita memperoleh petunjuk yang nyata dari periuk belanga yang berasal 
dari jaman itu dan memakai hiasan tenunan. : 5 


Tembikar 


Bekas-bekas yang pertama ditemukan tentang adanya barang-barang 
tembikar (periuk belanga) terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kersirnge 
di Sumatra. Hanya yang ditemukan itu semuanya pecahan-pecahan yang 
sangat kecilnya, sehingga tak mungkin kita ketahui tentang bentuk benda 
seluruhnya. Hanya jelas dapat terlihat sudah dihiasi gambar-gambar yang 
diperoleh dengan menekankan sesuatu benda kepada tanahnya sewaktu 
belum kering betul (sebelum dikeringkan di panas matahari atau dibakar). 

Dari penyelidikan pecahan-pecahan barang tembikar di berbagai tempat 
ternyata bahwa caranya membuat barang-barang tembikar itu belum pakai 
peiarikan (roda laruasan), Setelah bentuk yang dikehendaki diperoleh dengan 


ib. 24: Tempayantempayan yang berisikan tulang belulung manusia, sewaktu dilakukan 
penggalian penyelidikan. Tendapainya di Melola (Sumba, 


Lila) 


tangan, maka bendanya dihaluskan dari luar dan dalam dengan sebuah batu 
vang licin, Kemudian bagian luarnya dipukul-pukul dengan sebuah papan. 
Jika papan itu diberi hiasan berupa ukiran atau garis-garis, maka gambar- 
pambar itu tertera pada tanah yang masih basah itu. Tengan demikian 
dapat diketahui bahwa cap yang dipergunakan adalah tali, anyaman bambu, 
kerang atau teksuil (cap teksul alah yang menaberi petunjuk akan telah 
dikenalnya kepandaian menenun). 

Dari buakit-hvukat pasir di pantai selatan Jawa antara Yogya dan Pacian 
terdapat banyak pecahan-pecahan perruk belanga yang mempunyai cap 
tekstil yang sama halusnya dengan kain-kain Sumba sekarang. Maka nyatalah 
bahwa teroman neolithikum memang sudah tinggi juga ungkatnya, 

Di Melo (Sumba, banyak ditemukan periuk belanga yang ternyata 
berisi tulang-belulang manusia. Terang bahwa dalam hal ini ada soal pe- 
ngukuaran yang serupa dengan apa yang masih juga terdapat pada berbagai 
bangsa sekarang, ialah bahwa mula-mula mayat itu ditanam dan kemudian 
setelah beberapa waktu tulangstulangnya dikumpulkan untuk ditanam kedua 
kalinya dengan disertai berbagai upacara. 


Innosesa - AvSsTROKESIA 

Ikwrah persebaran kapak persegi dan kapak lonomg di negeri kita 
kira-kira bertepatan dengan dacrah bahasa-bahasa Indonesia Barat dan 
bahasa-bahasa Indonesia Tunur (pembagian bahasa-bahasa Ihulonesia yang 
dilakukan oleh Ur. LA. Brandes berdasarkan ilmu bahasa). Kerdua jenis 
kebudayaan nenbihikum itu bersama-sama asalnya dari daratan Asia, hanya 
jalan persebaranarsa selanjutnya ada berlainan, begitu pula bangsa yang 
membawanya, Kata sudah kerahu bahwa di Houdia Belakang bagian utara 
sudah dalam jaman meolithikam terdapat berbagai bangsa, di antaranya 
golongan Papua- Melancsonde (termasuk bangsa Megride yang berkali hitam), 
Buropaside (yang nwlmekapi pula bangsa Weddide dam berkulit putih) 
dan Mongoloide (berkulit kuning). Mereka itu muntionya saling bercampur, 
dan bersebar ke lamelam ternpst, 

Penyelidikan akan persebaran kapak persegi dilakukan oleh von Heinc 
Keldern, Menurut pendapatnya pangkal kebudayaan atu aalah dh dacrah 
Yunnan di Tiongkok Selatan, ialah di daerah hulu sungai sungai terbesardi 
Asia Tenggara (all Yangstse-kiang di Tiongkok, Mekhong dan Menam yang 
mengalir ke Indo-Chana dan Salwin yang membawa atrnya ke Birmal. 
Dengan melalui lembah-lembah sungai ibu persebarannya menuju ke hilir, 
sehungga mantinya sampa di daerah Honda Belakang Utara, Un smu kelucda- 
ykan ibu menanyai cabang kapak baku, Masing-masing nantinya berdiri 
sendiri dan pula mempunyai jalan penwebaran selanjutnya vargp berlaman, 


37 


Kebudayaan kapak persegi kemudian mempunyai pusatnya di dacrah 
Tonkin, di mana para pendukungnya berkenalan dengan laut dan nantinya 
timbullah kepandaian membuat perahu. Perahu bercadik itulah yang menjadi 
milik khusus dari kebudayaan kapak persegi. Dengan perahu-perahu ini 
maka orang-orang neolithikum itu bersebar ke Malaysia Barat dan dari 
si ke Sumatra, Jawa, Bali dan terus ke timur, sedangkan sebagian dari 
mereka ke Kalimantan. Dari Kalimanun Barat Laut kebudayaan kapuk 
persegi itu bersebar ke Filipina, Formuosa dan Jepang. 

Kebudayaan kapak bahu berkembang kemudian dan bersebar dari 
Hindia Belakang ke barat, ialah ke Birma dan India sampai daerah muara 
sungai Gangga. Ada pula rupanya sebagian melalui Tiongkok sampai ke 
Jepang, Formosa dan Filipina (juga ke Mimahasa). 

Adapun pendukung dari kebudayaan kapak persegi itu ialah bangsa 
Austronesia, sedangkan pendukung kebudayaan kapak bahu adalah bangsa 
Austro-Asia. Kedua golongan bangsa ini mula-mula merupakan bangsa 
Austria, Bangsa Austronesia yang nantinya menurunkan langsung bangsa 
Indonesia, datang di kepulauan kita kira-kira 2000 tahan seb. MI, dan 
bangsa Ausiro-Asia yang masih diwakili oleh bangsa-bangsa Khmer di Indo- 
China, bangsa Mon di Birma dan Munda di India, datangnya di India 
kira-kira 1500 tahun seb. M. 

Kesimpulan von Heine Geldem berdasarkan atas kapak-kapuk neco- 
lithikam itu sesuai benar dengan hasil penyelidikan Prof, De. H. Kern he- 
berapa puluh tahun sebelumnya (1889) yang didasarkan atas perbandingan 
bahasa, Bahasa-bahasa yang dibanding-bandingkan itu adalah bahasa- 
bahasa yang sekeluarga, ialah yang disebut suku bahasa Austronesia 
(dahulu dinamakan Malayu-Polynesia!. Suku bahasa ini terdiri atas bahasa- 
bahasa Indonesia (daerahnya tidak bertepatan dengan wilayah Republik 
Indonesiat, bahasa-bahasa Fotwnesia, bahasa-bahasa Melanesia dan Micro- 
nesia, sedangkan batas-batas daerah persebarannya ialah: Madagaskar di 
barat sampai Pulau Paska di timur, dan Formosa di utara sampai Selan- 
dia Baru di selatan. 

Di dalam bahasa-bahasa Austronesia, yang Kern hampir semua me- 
ngenalnya, ditelitinya untuk hal apa saja terdapat nama yang sama. Hal yang 
mempunyai satu nama itu haruslah menjadi milik bersama sewaktu bangsa- 
bangsa, yang kini telah terpencar demikian berjauhannya itu, masih tinggal 
bersama di daerah asal mereka. Pula dari daerah persebaran kata-kata itu 
dapat dicari kembali di mana daerah asal itu. Penyelidikan yang sangat 
saksama ini menghasilkan kesimpulan bahwa bangsa-bangsa pendukung 
bahasa Austronesia itu asalnya dari daerah Campa, Cochin-China dan 
Kamboja dan daerah sekitarnya di sepanjang pantai, Pun dikemukakan 


baal 


kemungkinan bahwa di situ mereka tidak asli, jadi tempat asal mercka yang 
mula-mula sekali lebih jauh lagi, 


Tb, 25: Tempat-tempoi penemuan berbagal macam alat neolitbikoum, dan jalan 
penyebarannya, 


Myatalah bahwa penyelidikan Kern berdasarkan atas perbandingan 
bahasa cocok benar dengan penyelidikan von Heine Geldern berdasarkan 
atas prasejarah (meolithikum). Kecocokan ini tidak hanya mengenai tempat 
asal itu saja, melainkan pula meliputi penghidupan dan peradaban menck 
moyang bangsa Indonesia: bersawah (menanam padi), beternak, berrnasya- 
rakat, berternpat tingga! tetap, berperahu cadik, dsb. 


Y, JAMAN LOGAM 


Sudah kita ketahui bahwa kebudayaan-kebudayaan prasejarah yang 
dibeda-bedakan menurut bahan alat-alatmya dapat dibagi dalam dua bagian 
besar, yaitu jaman batu dan jaman logam. Jaman batu yang termuda ialah 
jaman neolithikum, maka jaman selanjutnya ialah jaman logam. 

Perlu ditegaskan lagi bahwa dengan dimulainya jaman logam tidaklah 
sekali-kali mendadak berakhir jaman batu itu. Jelasnya: dalam jaman logam 
masih pula terdapat alat-alat dan perkakas batu (bahkan pun sekarang, 
jaman atom, barang-barang rumahtangga dari batu masih terdapat). Maka 
sesungguhnyalah, nama jaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa 
dewasa itu logam telah dikenal dan dipergunakan orang untuk bahan mcm- 
buat alat-alat yang diperlukan. Betapa pentingnya pendapatan lagam sebagai 
bahan mentah itu dapatlah kiranya kita pahami, bila kita ingat bahwa boleh 
dikata dunia sekarang tak dapat hidup tidak dengan logam. 

Kepandaian mempergunakan bahan baru tentu saja disertai dengan 
cara bekerja yang baru, Logam tak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti 
batu guna mendapat alat yang dikehendaki, lagipula logam tak terdapat 
sebagai bahan yang telah tersedia seperti batu. Logam harus dilebur dahulu 
dari bijihnya untuk dapat dipergunakan, Leburan logam itu kemudian di- 
cetak. Tehnik pembuatan benda-benda dari logam itu dinamakan «4 cire 
perduer, dan caranya ialah: benda yang dikehendaki dibuat terlebih dahulu 
dari litin, lengkap dengan segala bagian-bagiannya, Kemudian model dari 
lilin itu ditutup dengan tanah. Dengan jalan dipanaskan maka selubung 
tanah ini menjadi keras, sedangkan lilinnya menjadi cair dan mengalir ke 
luar dari lobang yang telah disediakan di dalam selubung itu, Jika telah 
habis lilinnya, dituangkanlah logam cair ke dalam geronggang tempat lilin 
tadi, Dengan demikian logam itu menggantikan model dari lilin tadi. Setelah 
dingin semuanya, selubung tanahnya dipecah, dan keluarlah benda yang 
dikehendaki itu, sekarang bukan dari lilin melainkan dari logam. 

Jika orang hendak membuat benda yang menggeronggang di dalamnya 
(umpamanya saja arca yang tidak pejal| maka model dari film itu diberi 
teras darj tanah. Teras ini nantinya dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit 
dari benda logamnya, ialah melalui lobang yang telah disediakan. (Kepandai- 
an menempa barulah timbul kemudian, ialah setelah banyak alat-alat logam, 
sebab menempa itu hanyalah mengubah bentuk yang telah ada saja, bukan 
mengambil atau melebur logam dari bijihnya). 


B0 


Dalam pembagian jaman-jaman prasejarah kita ketahui bahwa jaman 
logam itu dapat dibagi lagi atas jaman-jaman tembaga, perunggu dan besi. 
Tetapi sudah pula dikatakan bahwa Asa Tenggara tidak mengenal jaman 
tembaga. Setelah neolithikum kebudayaan meningkat saja ke jaman perunggu 
(perunggu adalah campuran timah putih dan tembaga), suatu tanda yang 
jelas menunjukkan bahwa kebudayaan logam itu dari luar Asia Tenggara 
asalnya. Lagipula jaman perunggu sangat segera disusul oleh jaman besi, 
Untuk Indonesia, yang menerima kebudayaan logamnya dari daratan Asia, 
kebudayaan perunggu itu bahkan jatuh bersamaan dengan kebudayaan 
besi, Dengan demikian jaman logam Indonesia sukar dibagi dalam jaman 
perunggu dan jaman besi, kecuali jika pembagian itu semata-mata akan 
didasarkan atas alat-alatnya saja. Meskipun demikian biasa pula dikatakan 
bahwa jaman lagam Indonesia ialah jaman perungguitu, oleh karena alat-alat 
perkakas besi tak banyak bedanya dari alat-alat dari perunggu, lagipula alat- 
alat besi yang ditemukan sebagian terbesar berasal dari jaman sejarah sudah, 

Hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan perunggu negeri kita adalah: 
kapak corong dan wekara. 


Barak Gokoso 

In Eropa ada jaman kebudayaan 
yang menghasilkan kapak-kapak tembaga yang masih singat menyerupai 
kapak batu, Bentuk dan ujud kapak kapak tembaga itu tidak berbeda dari 
kapak batu, bahkan sering terdapat tanda bahwa sengaja orang beruwha 
untuk menyerupakan tembaga itu dengan batu, Memang adalah sifar 
manusia bahwa ia tak mudah meninggalkan kebiasaannya, Baru sangat 
lambat laun kapak tembaga mulai berubah sifatnya sesuai dengan lebih 
mudahnya memberi bentuk yang diingini kepada termbaga itu. 

Bentuk yang tersendiri dari kapak lagam, bentuk yang tidak mengingat 
kan kepada kapak batu, barulah terjelma di, dalam jaman berikutnya, 
jaman perunggu, sesudah pula mengalami perkembangan dan perubahan. 


Gl 


tik 


26 


Berbagai macam kapak corong, 


Adapun di negeri kita kapak logam yung ditemukan adalah kapak 
perunggu KAKELIY sudah merpu ai bentuk tersendiri itu. kapak Ini daa 
dinamakan kapak sepatus, maksudnya ialah kapak yang bagian atasnya 
berbentuk corong yang sembirnya belah, sedangkan ke dalam corong itulak 
limasukkam tangkai kawunya wang menyiku kepala Indang kapak Jadi 
enlah-olah kapak disamakan dengan sepatu dan tangkainya dengan kaki 
orang. Namun febih cepadlah kironya kalau kapak itu kita memakan “kapak 
cari, 


Kapak corong ini — yang terutama ditemukan di Sumatra Selatan, 


Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Setatan, pulau Selayar dan di Irian dekat 


dana Sentani sangat banyak jemsnya. Ada yang kecil dan bersahaja, 
ada yang besar dan memakai hias- 
an: ada vang pendek Icbar, wela 
sang bulat, dan ada pala sang pan- 
jang satu sisa, Yang pangang 
satu sisi ani disebut cundrasa. Tentu- 
aya tidak semua kapak itu benars 
benar dipergunakan sebagai kapak. 
Yang kecil umpamanya mungkin 
cekaluadalah vega, sedangkan yang 
sangat imdah dan juga « merasa 


terang tak dapat dipergunakan s€- 
bagai perkakas dan hanya dipakai 
sebegai tanda kebesaran dan alat 
par IPA se1jaL. 


Pada sebuah candrasa yang di- 


temukan di daerah Yogyakarta ta 
dapat di dekat tangkamya suatu 
lukisan yang sangat menarik pet- Gb. 28: Sebuah candrasa yang bergambarkan 
katian, lalah seekor burung terbang burung memegang candrasu, dan sebuah ka- 
memegang sebuah candrasa yang pak upacara dari Roti 

tangkainya sangat pendek. Mungkim sekali gambar mi dapat dianggap sc- 
hagai petunjuk bagaimana candrasa itu dipakainya. 

Adapun cara pembuatan kapak-kapak corang itu, banyak tanda-tanda 
yang menunjukkan tehnik 4 cire perdue. Di dekat Bandung datemukan 
cetakanscetakan dari tanah bakar untuk menuang kapak corong. Penyelidikan 
menyatakan bahwa vang dicetak adalah bukan logamnya, melainkan tertu- 
nya kapak yang dibuat dari lilin, ialah yang mentati model dari kapak 
logamnya 


Adapun cetakan-cetakan ini memberi kepastian bahwa kapak-kapak 
perunggu itu bukan barang luar negeri saja melainkan bahwa di negcri 
kita pun dikenal pula pembuatannya, 


MEKARA 


Mekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang 
di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertatup, jadi dapatlah kira-kira di- 
samakan dengan dandang ditelungkupkan (lih. gb. M0). Li antara nekara- 
nekara yang ditemukan di negeri kita hanya beberapa sajalah yang utuh. 
Bahkan yang banyak berupa pecahan-pecahan belaka, 

Didapatkannya antara lain di Sumatra, Jawa, Bali, pulau Sangean dekat 
Sumbawa, Roti, Leti, Selayar dan di kepulauan Kei. Di Alor banyak pula 
terdapat nckara, tetapi lebih kecil dan rampung daripada yang ditemukan 


Cab, 29: Mekara dari pulau Selayar, 


bd 


di lain-lain tempat. Mekara yang demikian itu di Alor biasa disebut amokos. 
Dari masan-hiasannya dapat diketahui bahwa moko itu tidak semuanya 
berasal dari jaman perunggu. Ada di antaranya yang terang berasal dari 
jaman Majapahit, bahkan ada yang dibuat dari jaman mutaakhir, ialah 
abad 19, dengan memakai hiasan ...... lencana kerajaan Inggcris! Sampai 
kini moke itu sangat dihargai penduduk dan hanya disimpan saja sebagai 
pwaka dan ada dipergunakan sebagai maskawin, 

In Bali terdapat mekara besar sekali — sampai kini terbesar — yang 
masih utuh, Tingginya |,56 meter dan garis tengahnya 1,60 meter. Ne- 
kara itu dianggap sangat suci dan 
dipuja penduduk, Orang mempunyai 
kepercayaan bahwa nekara ini adalah 
bagian bulan yang jatah dari langit. 
Ehsimpannya di dalam sebuah pura 
(kuil| di desa Intaran daerah Pejeng, 
dan menurutkan kepercayaan itu keunl- 
nya dinamakan Pura Panataran Sasih 
(Bulan 

Tidak banya di Kali, pun di lam 
tempat mekara itu dianggap barang 
suci. Bahkan penyelidikan menunjuk- 
kan bahwa pun dahulunya nekara itu 
memang hanya dipergunakan waktu 
upacara-supacara saja, sebagaimana da- 
pat nyata dari hiasan-hiasan yang ter- 
tera pada dindingnya. Hiasan-hiasan 
itu sangat luar biasa pentingnya untuk 
sejarah kebudayaan, oleh karena dari 
berbagai lukisan kita mendapat gam- 
baran tentang penghidupan dan kes 
budayaan yang ada pada dewasa itu, - — 
suatu bahan yang sangat berharga Gb, MW: Sebuah moko dari Alor, 
lebih-lebih dari jaman yang tidak 
menghasilkan keterangan tertulis itu, Lagipula dari hiasan-hiasan nampak 
dengan nyata, hahaa kebudayaan perunggu Indonesia tidak berdiri sendiri, 
melainkan hanya merupakan bagian dari lingkungan kebudayaan yang 
lebih luas yang meliputi seluruh Asia Tenggara. Atas dasar ini maka dapat 
diselidiki daerah persebaran kebudayaan perunggu itu, 

Kecuali gambar-gambar yang berupa hiasan belaka, seperti garis-garis 
lurus dan bengkak, pilin-pilin dan gambar-gambar geometri lainnya, terdapat 


63 


pula gambar-gambar binatang (burung, gajah, merak, kuda, rusa dan lain- 
jain, ramah, perahu dan penuawlangan-pemandangan seperti lukisan orang- 
orang berburu, orang-orang melakukan tari upacara dengan kepalanya 
dihiasi daun-daanan serta bulu-bulu burung. 

Pada nekara dari Sangcan ada gambar orang menunggang kuda beserta 
dengan pengiringnya, keduanya memakai pakaian Tatar. Gambar-gambar 
orang Tatar itu memberi petunjuk akan adanya hubungan dengan daerah 
Tiongkok. Bahkan dari penyelidikan dapat diketahwi bahwa dalam jaman 
perunggu memang ada hubungan langsung. Pengaruh-pengaruh dari jaman 
itu sampai kini masih nyata pada seni hias suku bangsa Dayak dan Ngada 
(Flores). 

Mekara dari Selayar dan kepulauan Kei dihiasi gambar-gambar gajah, 
merak dan harimau, semuanya binatang yang tidak ada di bagian tirnur 
negeri kita. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nekara-nekara itu dari 
lain tempat asalnya, ialah bagian barat Indonesia atau benua Asia. Hal imi 
menjelaskan bahwa persebaran nekara-nekara itu di negeri kita dari barat 
ke timur Jalannya. 


Gb, MI: Gambar pada buah nekara yang memperlihaikan 
orang-orang berpakaian Tatar. 


Pada sebuah nekara yang ditemukan di Tonkim terdapat gambar orang 
yang berpakaian upacara dengan hiasan daun-daunan dan bulu, Pakaian 
upacara yang demikian kita dapati juga di Mentawai sekarang pada waktu 
ada upacara tari burung. Lebih menarik perhatian lagi ialah karena orang: 
orang itu memegang kapak sepatu yang berbentuk candrasa. Ada tagi gambar 


bb 


wang sedang meniup sesuatu alat bunyi-bunyian. Alat serupa ibu kini di 
Indonesia masih dikenal olch hanya satu suku bunga, dalah bangsa Dayak. 
Di sana alat itu dinamakan keluri atau kledi. Rupanya dahulu alat itu lebih 
tersebar dari sekarang, sebab di Borobudur terdapat pula lukkan orang 
bermain keluri itu. 

Berbagai mekara mempunyai hiasan gambar kapal yang dari samping 
bentuknya kira-kira seperti bulan sabit Bagian depan dan belakangnya tinggi 
sekali dan masing-masing berbentuk kepala dan ekor burung, Kapal itu 
penuh dengan hiasan daun-daunan yang seperi bulu ayam bentuknya. Di 
antara hiasan-hiasan itu nampak adanya lukisan-lukisan orang yang diamar 
di dalamnya. Menurut pendapat para ahli gambar-gambar ito bukannya 
melukiskan perahu-perahu yang dipergunakan untuk berlayar merantau, 
melainkan melukiskan perahu mayat, ialah perahu yang membawa roh 
orang yang telah mati dari dunia sini ke akhirat. Roh-roh itu diantarkan 
dengan segala perayaan dan upacara. Kepercayaan akan gunanya perahu 
mayat itu di negeri kita boleh dikata umum, Masih nyata sekali hal itu kita 
dapati pada perayaan tiwah yang dilakukan «setahun sekah odch suku bangsa 
Dayak. 

Akhirnya dapat dikemukakan bah- 
wa tidak semua nekara itu berusal 
dari luar Indonesia. Ada. pula yang 
haatan dalam negeri. Di desa Mamua bai 
(Bali ditemukan sebagi dari cetakan 
batu untuk membuat nekara, kimi di- 
simpan dan dipuja di sebuah pura di 
desa tersebut. Batu cewkan ita diukiri 
kuasan-hiasan vang basa terdapat pa- 
da mekara, terutama sebagan dari 
hiasan-hiasan mekara VPejeng. Hanya 
kelam dapat dipesukan apakah nekara 
Pejeng itu buatan Bali sendri. 

Adanya batu cetakan mekara itu 
memberi kesan bahwa mekara atu peni 
kuntannya dengan jalan menuangkan 
chiran perunggu ke dalam cetakan tadi, 
Akan tetapa kelayakan pera a hdi beer 
pendapat bahwa yang dicetak dengan 
petikan batu atu hanyalah nckara lilin- : 
nya saja, sedangkan mckara perunggu: G5. 32: 
nya dibuat dengan cara A care perduc, 


Ceakan batu untuk membuat 
mekara, di Masduaba (Bali). 


6? 


Besa LANNYA 


Kecuali kapak corong dan nekara banyak pula benda-benda lainnya 
dari jaman perunggu yang didapatkan, sebagian besar berupa barang-barang 
perhiasan seperti: gelang, binggel (— gelang kaki), anting-anting, kalung 
dan cincin. Umumnya barang-barang perhiasan itu tidak diberi hiasan 
ukiran sedikit pun. Ada pula terdapat cincin yang sangat kecil. yang tak 
dapat dimasuki jari kanak-kanak, mungkin sekali dipergunakan sebagai alat 
penukaran (uang. 

Seni menuang patung rupanya juga sudah maju, sebagaimana nyata 
dari beberapa buah patung, di antaranya arca-arca orang yang sikapnya 
aneh dan satu arca lagi berupa kerbau. Pun ada beberapa patung kecil 
kepala binatang dengan badan yang serupa pembuluh: pada bagian atas 
badannya ada ditempel semacam cincin, sehingga benda itu dapat digantung. 
Tidak mustahil bahwa dipergunakannya sebagai leontin (perhiasan yang 
menggantung pada kalung). 

Dari daerah tepi danau Kerinci dan dari pulau Madura ditemukan 
bejana perunggu yang bentuknya seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. 
Yang dari Sumatra bagian atasnya telah hilang, sedangkan yang dari Madura 
hanya cacat sedikit saja, Kedun-dua- 
nya merpunyai hiasan ukiran yang " 
serupa dan sangat indah, berupa gam- i | 
bar-gambar geometri dan palin-pilin 
vang mirip huruf «js. Di samping itu 
pada bejana dari Madura nampak pula | 1 
gambar-gambar merak dan rusa dalam | 
kotak-kotak segitiga. Untuk apa di- 
pergunakannya bejana-bejana ini bc- 
lum dapat diketahui. 

Ecjana semacam atu ditemukan 
pula di Hindia Belakang, Denga 
mengabaikan — perbedaan-perbedaan t 
kecil dapatlah dikatakan bahwa hias- 
annya sama benar dengan yang di- 
temukan di negeri kita. 


: : 
Dari daerah danau Kerinci pula 
ditemukan bagian selubung lengan dan ra bm mo Sal 
perunggu. Tak mustahillah selubung 


ini dipergunakan sebagai perisai dalam Gb. 33: Anekawarna perhiasan dari 
peperangan. Perunggu. 


DB 


Kecuali benda-benda perunggu ada lagi benda-benda bukan dari pe- 
runggu akan tetapi dari jaman perunggu asalnya, dalah maniksmaruk dari 
kaca. Terdapatnya terutama dari dalam kuburan-kuburan, jumlahnya sangat 
besar sehingga memberi corak istimewa kepada jaman perunggu ita. Rupa- 
rupanya manik itu sebagaimana juga nekara kecil dan mata uang, dibawa- 
kan kepada orang yang telah meninggal sebagai bekal ke akhirat. 

Dari penyelidikan ternyata bahwa dalam jaman perunggu orang telah 
pandai membuat dan menuang kaca, Hanya teluuknya masih sederhana 
sebagaimana nyata dari hasilnya yang kebanyakan agak kasar dan kadang- 
kadang masih bercampur pasir (pasir adalah bahan untuk membuat kaca). 
Marik-manik itu ada yang besar dan ada yang kecil, pun bentuknya ber- 
macam-macatn, begitu pula warnanya: kuning, merah, biru, hijau dan putih. 
Banyak pula yang berwarna banyak, hasil percampuran berbagai lapis kaca 
dengan warna yang Wberlaman. 

Manik-manik itu dibaat dan dipakai sampai jauh dalam jaman sejarah. 
Bahkan sampai kami banyak orang dan saku bangsa di negeri kita yang sangat 
menyukai dan menghargainya, sehingga menjadi barang perdagangan (misal- 
nya di Kalimantan, Timor dan Irianj. 


Kemumayaar Diokason 


Kebudayaan perunggu Asia Tenggara Iiasa dinamakan kebudayaan 
Dongson menurut nama tempat penyelidikan pertama di daerah “Tonkim. 
Penyelidikan menunjukkan bahwa di sanalah pusatnya kebudayaan perunggu 
Asia Tenggara itu. Di sana ditemukan segala macam alat-alat perunggu dan 
nekara, alat-alat dari besi dan kuburan-kuburan jaman ita. Pun bejana 
yang serupa dengan yang ditemukan di Kerinci dan Madura ada terdapat, 
Pendek kata di daerah Tonkan itu terdapat bekas bekas dari jaman perunggu 
seluruhnya. 

Sudah kita ketahui bahwa Iuasar- hiasan pada nekara menunjukkan 
dengan nyata akan adanya hubungan yang erat antara negeri kita dengan 
daratan Asia. Maka tak dapat diangsikan lagi bahwa kebudayaan logam 
Indonesia memang termasuk satu golongan dengan kebudayaan logam Asia 
yang berpusat di Dongeson itu, Dari pangkal milah datangnya gelombang 
kebudayaan logam ke negeri kita melalu jalan barat liwat Malaysia Barat. 
Menurut para sarjana pembawa kebudayaan baru ini sebangsa dengan 
penibawa kebudayaan kapak persegi, ialah bangsa Austronesia. Dengan de- 
miktan maka henek moyang bangsa Indonesia datang ke mari dalam dua 
ambalan: # — 


69 


ki 
en an da an lah kk ia 


i Kh 


sati 


tea 

ari T— 
Eni 2 aa 
Ur Lia 

aga Tam ma .- ha 
7 ” bejat — — A 
aa aa 

ah — 


“ 
4 


VE RELEAI 
LAN UI 


4 
L 
|) 


Cb, A4: Bejana perunggu dari Keringi 


Il. dalam jaman menbitukum, sejak 

b RIKMI th. seb. hd, 

dalam jaman perunggu, sejak 
S0 th. seb. Ml. 


ra 


Mengenai umur kebudayaan Dong 
on (on mebernala Wictor Goloubew 
(penyelidik pertama) berpendapat 
bahwa kebudasaan perunggu itu 
berkembangnya sejak abad pertama 
sebelum Masehi. Pendapatnya berda- 
sarkan atas penemuan berbagai mata 
uang Tionghoa jaman Han (sekitar 
tahun 100 seb. ML yang dulapatkan 
di kuburan-kuburan di Dong, 
Anehnya di situ diternukan juga neka- 
ra-nekara tiruan kecil, dari perunggu 
pula. Kupa-rupanya nekara-nekara 
kecil atu diberikan kepada yang me- Gb. 49: Mionik-manik. 
ninggal sebagai bawain ke akhirat. 

Tentu saja mekara tiruan itu dibuatnya lama sesudah nekara yang betul- 
betul itu-ada, Kalau nekara bekal mayat ita sama umurnya dengan mata 
uang Han bekal mayat pula, maka nekara yang betul-betul harus sudah 
ada sebelum tahun 100 seb. M, Maku #henurut von Hcine Geldern kebu- 
dayaan Dongson itu paling muda berasal dari 400 th. seb. M/ Pendapat- 
nya diperkuat lagi oleh hasil penvelidikannya atas hiasan-hiasan mekara 
Timarson yang ternyata tidak ada persumaannya dengan hiasan-hiasan 


Tiongkok dari kuman Han ir 


VI. MEGALITHIKUM 


Yang dimaksudkan dengan kebudayaan megalithikum talah kebudayaan 
yang terutama menghaalkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. 
Batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan halus-halus, hanya diratakan secara 
kasar saja untuk mendapat bentuk yang diperlukan. 

Sudah kita ketahui bahwa dengan dimulainya jaman logam tidaklah 
berakhir jaman batu ita, Pun dalam jaman logam orang masih terus 
menggunakan batu sebagai bahan, Maka sesungguhnyalah megalithikum 
atau kebudayaan batu besar itu bukanlah membawa arti timbulnya 
kembali jaman batu sesudah jaman logam, Memang megalithikurn itu 
akarnya terdapat dalam jaman meolihikum, tepi bacu berkembang 
betul-betul dalam jaman logam. Hal ini dapat nyata oleh karena di tem- 
pat-tempat pencmuan basil megalithikum (lebih-lebih dalam kuburan-ku- 
buran jaman itu) banyak sekali didapatkan mamk-mamk dan alabalat 
dari perunggu, bahkan ada kalanya pula alat-alat dari. besi. Maka dari ivu 
fmegalithikum Indorwsia biasa dimasukkan kebudayaan Dongsan sebagai 
salah satu dari cabangnya. 

Perlu dikemukakan bahwa di negeri Kita sampe kiri pun nasib ber- 
dapat kebudayaan megalithikum yang masih hidup, yang masih menjadi 
kebudayaan sekarang, sepertinya di pulau Mias, Sumba dan Flores. Hal ini 
tentu saja sangat banyak memberi pevunjuk kepada kita untuk menyelami 
megahthikum prasejarah, tidak hanya mengenai hasil-hasil kebudayaan. 
nya melainkan juga alam pikiran yang tersimpan di belakangnya dan 
menjadi pendorongnya. : 

Adapun hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan megalitikum 
adalah: 
menfirr rupanya seperti tiang atau tugu, yang didirikan sebagai tanda pr- 
ringatan dan melambangkan arwah nenek moyang, sehingga menjadi benda 
pujaan, 
dala: rupanya seperti meja batu berkakikan menhir. Ada dolmen yang 
menjadi tempat saji dan pemujaan kepada menck moyang, ada pula yang 
di bawahnya terdapat kuburan: 


Serehagas ana beranda bentaknya seperti palang ato lesung, tetapi mem 
punyai tutup: 


Ep 


kober batus sebetulnya tak berbeda dengan peti mayat dari batu, Keempat 
sisinya berdindingkan papan-papan batu, begivu pula alas dan bidang atas- 
nya dari papan batu, 

Bedlanya dari keranda ialah bahwa keranda 1 adalah satu buah batu besar 
yang dicekungkan bagian atasnya seperti lesung dan dibuatkan tutup batu 
tersendiri, sedangkan kubur batu merupakan peti yang papan-papannya 
lepas satu dari lainnya. 

pupden berundek-undak: vaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat 
tingkat (dilihat dari samping berupa tangga: lih. gb. 42). 

mrce-arer, di antaranya ada yang mungkin melambangkan nenek moyang 
dan menjadi pujaan. 


tab. Mi: Sebuah kerarida batu berisi kerangka manusia, 


79 


Sesungguhnya kebudayaan megalithikam ini meninggalkan bekas-bekas- 
nya di seluruh Indonesia, dalam berbagai ragam dan bentuk, Akan tetapi 
sebagai peninggalan prasejarah yang sudah diselidiki betul-betul terdapatnya 
terutama sekali di Sumatra dan Jawa. 

Di Sumatra peninggalan: valng terpenting terdapat di dataran tinggi 
Pasemah (di pegunungan antara wilayah Palembang dan Bengkulu). Li 
sana ada sekumpulan besar arca-arca, menhir, dolmen dan hasil-hasil kes 
budayaan megahtbikum lainnya, Penyeliudikannya terutama dilakukan oleh 
Dr. van der Hoop dan von Hcime Geldern, Lebih-lebih dari arca-arcanya 
diperoleh petunjuk yang sangat besar artinya bagi penyelidikan akan asal 
dan umur megalithikum di sana 3tu, #kebanyakan dari arca-arca tu me 
wujudkan manusia, sendirian atau berkelompok, dan sering pula digambar- 
kan berkelahi dengan atau menunggang seekor binatang, Dari senjata-senjata 
yang dipegangnya dan perhiasamperlaasan yang dipakainya nyatalah bahwa 
benda-benda itu hasil kebudayaan jaman perunggu. Lebih-lebih kita men- 
dapat kepastian oleh karena pada beberapa arca, seperu saat Gajah 
ilih. gambar 44), terdapat gambar nekara, Lagipula dari daerah Pasemah 
ditemukan berbagai benda dari perunggu dan besi, sedangkan dari kaburan- 
kuburan banyak didapatkan manik-manik dari gelas, 


Ub. 37: Kubur batu. 


14 


In Jawa tempat kebudayaan megalihikum prasejarah terutama didapat 
di ujung timur, di daerah Besuki. Peninggalan-peninggalan itu berupa 
kuburan yang oleh penduduk debut cpandhusar yang sebetalaya dolmen 
berisi kubur batu di bawahnya. Dari dalam kuburan-kuburan itu banyak 
ditemukan tulang -belulang manusia dan alatalat, seperti pemukul kulit 
kaya dari batu, manik-manik, pecahan-pecahan periuk belanga dan juga 
alat-alat dari logam. Dari ditemukannya sebuah jambangan porselin bikinan 
Tiongkok dari abad kesembilan Masehi dapat diambil kesimpulan bahwa 
di Besuki kebudayaan itu masih berlangsung terus: jauh di dalam jaman 
sejarah (benda ica ditemukannya di dalam salah suatu pandhusa). 

(Dari dacrah Wonosari (Yogya), Cepu dan Cirebon ditemukan kubur- 
kubur batu yang a.l: berisi rangka-rangka yang sudah rusak, alat-alat pe- 
punggu dan besi, dan manik-manik, Kaburan-kuburan itu menyerupai yang 
ada di Pasemah, 

( Di Bali terdapat berbagai sarcopbagus besar yang agak menyerupai 
peti-peti dari Besuki, dan isinya: tulang-belulang yang sebagian besar rusak, 
barang-barang perunggu serta besi dan manik-manik. 

Pun di Sulawesi terdapat bekas-bekas megalithukum, hanya tentang 
umurnya belum ada kepastian. Penemuan kapak-kapak corong di dekatnya 
memberi kesan bahwa pun disana perunggalan-peninggalan uu berasal pula 
dari jaman perunggu. 


Tb. 48: Fandhusa (dolmen tetapi berisi kubur batu). 


Seperti sudah dikemukakan, di samping kebudayaan megalithikum pra- 
sejarah di negeri kita terdapatkan pula kebudayaan demikian yang sampai 
kini masih berlangsung terus. Dari kebudayaan yang masih hidup ini kita 
peroleh banyak bahan untuk lebih memahami makna dan latar belakang 
menhir, dolmen dan lain-lain sebagiannya, Dalam pokoknyaf hasil-hasil ke 
budayaan megalithikum itu hubungannya ialah dengan keagamaan yang 
berkisar kepada pemujaan roh nenek moyang. 

Di dalam anthropologi budaya ada istilah “potlatchs, yang artinya 
adalah kebiasaan untuk memberi sebanyak mungkin. Pemberian ini di- 
lakukan timbal balik, sehingga seakan-akan ada saingan untuk saling 
memberi, Kenyataan bahwa memberi itu memang lebih utama daripada 
menerima, di dalam kebiasaan itu diartikan bahwa si pemberi itu lebih 
tinggi kedudukannya daripada si penerima. Kebalikannyapun tidak dapat 
diabaikan, yaitu bahwa orang yang tinggi kedudukannya harus menunjuk- 
kan kelebihannya, harus memberi sebanyak mungkin kepada mereka yang 
lebih rendah. 

Masyarakat memilih seorang di antara para anggautanya, siapa yang 
paling kuat lahir maupun batinnya, siapa yang mempunyai keunggulan di 
atas sesama anggautanya, untuk menjadi pemimpinnya dan juga menjadi 
pelindungnya, Orang inilah yang kemudian menjadi kepala suku. 


Scorang kepala suku itu harus memperlihatkan kelebihannya di atas 
masyarakatnya. Hal ini diratakan dengan pemberian yang berlebih-lebih. 
la mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, dan paling sedikit sekali 
dalam hidupnya 18 mengadakan deast of merit (— pesta jasa). Seluruh 
kekayaannya ia tumpahkan untuk kesenangan, kebahagiaan dan kemakmuran 
rakyatnya. 

Sebagai tanda jasanya, maka ia — dengan bantuan seluruh rakyatnya 
— berhak mendirikan sebuah menhir. Inilah makna menbir pada malanya. 


Nag Tabir .- 


w 
ah 


Lab, 30: Batu Gajah. Di punggung penunggangnya (kir atas) nampak sebuah mekara 
yang diikat dengan tali 


Setelah kepala suku yang berjasa itu meninggal, maka menhir sebagai 
lambang dari jasa-jasanya kemudian menjadi lambang dari dirinya. Kenangan 
dan penghargaan terhadap jasa-jasa tadi beralih menjadi pemujaan terhadap 
dirinyi, yang tetap masih dianggap sebagai pelindung masyarakat. Tengan 
upacara-uparara tericntu, rohnya dianggap turun ke dalan menbir untuk 
langsung berhubungan dengan para pemujanya, 

Kalau untuk rohnya didirikan sebuah menhir, maka untuk raganya 
disediakanlah berbagai macam kuburan: keranda, kubur batu, pandhisa 


13 


nii iii 


atau lainnya: dan kecuali jasa yang dibawa ke akhirat, maka dalam kubur- 
an itu disertakan kepada mayatnya bermacam-macam benda, alat-alat dam 
perhiasan, sebagai bekalnya, 

Roh itu tempatnya jauh di sana, biasanya digambarkan di atas dunia 
ini, juga di atas gunung. Guna menunjukkan letak yang di atas itu, tidak 
jarang sebuah menhir didirikan di atas sebuah bangunan berundak-undak, 
yang melambangkan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui guna mencapai 
tempat yang tertinggi. Banyak pula kalanya, bahwa menhir itu sudah tidak 
dinyatakan lagi, dan bahwa sebagai lambang dari alam pikiran yang demikian 
itu cukuplah didirikan punden berundak-undak saja, sedangkan sering pula 
terjadi bahwa roh nenek moyang itu dinyatakan dengan patung-patung. 

Demikianlah maka dengan latar belakang kepercayaan akan kehidupan 
di akhirat dan alam pikiran yang berdasarkan pemujaan nenek moyang, 
terjelmakaniah berbagai macam bangunan yang kita sebut hasil-hasil he- 
budayaan megalithikurn. 


Ta 


VII, KEBUDAYAAN INDONESIA MENJELANG JAMAN SEJARAH 


Setelah kita mengikuti perkembangan kebudayaan Indonesia selama 
jaman prasejarah, dapatlah sekarang, sebagai penutup untuk jaman ini, 
kita tinjau secara ringkas sekali kebudayaan di negeri kita menjelang jaman 
sejarah sewaktu menghadapi pengaruh-pengaruh Hindu/Buda yang dari 
India datangnya, 

Dari teori Kern dan teori von Heinc Geldern sudah kita ketahui, bahwa 
nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia, yang mulai 
datang di kepulauan kita kira-kira 200 tahun seb. M, ialah dalam jaman 
yang kita kenal sebagai nenlifhikum. Kebudayaan neolithikam itu mempunyai 
dua cabang, ialah cabang kapok persegi yang penyebarannya dari daratan 
Asia melalui jalan barat dan peninggalan-peninggalannya terutama terdapat 
di bagian barat Indonesia, dan cabang kapak lonjong (neolithikum Papua) 
yang penyebarannya melalui jalan timur dan peninggalan-peninggalannya 
merata di bagian timur negeri kita, Pendukung kebudayaan kapak persegi 
adalah bangsa Austronesia, sedangkan yang mendukung kebudayaan kapak 
lonjong adalah bangsa Papua-Melanesoide, yang nantinya terlebur menjadi 
Austronesis pula. 

Sesudah gelombang perpindahan pertama tadi tentu saja perhubungan 
kepulauan kita dengan daratan Asia tidaklah lalu putus. Pun yang dinamakan 
#perpindahans itu tentunya tidak sekaligus selesai, melainkan berlangsung 
berangsur-angsur, 

Dalam jaman logam terjadilah gelombang perpindahan kedua, yang 
membawa aliran kebudayaan baru lagi, yaitu kebudayaan Dongsen yang sudah 
mengenal pemakaian logam. Terjadinya sejak kira-kira 500 tahun seb. Mi. 
Peninggalannya terutama sekali terdiri atas kapak corang dan sekarg, Jalan 
penyebarannya ialah dari daratan Asia melalu Thailand dan Malaysia Barat 
dan terus merata ke seluruh Nusantara dengan arah barat — timur. Ada- 
pun pendukungnya ialah bangsa Austronesia pula. 

Di samping kebudayaan neolithikum dan kebudayaan logam, waktu itu 
ada lagi satu cabang kebudayaan lain yang terutama menghasilkan bengunan- 
bangunan dari batu besar ialah yang sudah kita kenal sebagai megalitkiktm, 
Kebudayaan ini berakar dalam neolithikam tetapi berkembang dalam jaman 
logum, Dengan demikian pendukungnyapun bangsa Austronesia pula. 


73 


sa 


Sudah kata ketahui, bahwa dalam jaman palaeolithikum di negeri kita 
sudah ada berbagai jenis manusia tertua yang belum dapat dipastikan ter- 
masuk suku bangsa apa mereka itu Hanya mengenai Homo Wajakensis 
dikatakan oleh para ahli, bahwa ia menjadi nenek moyang bangsa Austra- 
loide, yang juga sejems dengan bangsa Papua- Melansmdke, 

Dalam jaman mesolithikum, yang mendiami kepulauan kita bangsa 
Papua-Melanesoide pula, dengan kebudayaannya yang terutima menghasil- 
kan alatalat dari fakea, pebbles dan bones. Dalam jaman ini di daratan Asia 
terjadi percampuran antara bangsa-bangsa Papua-Melanesoide, Buroparide 
dan Mongoloide, yang antara lain menimbulkan adanya bangsa Austria. 
Bangsa Austria ini nantinya terpecah menjadi dua, talah bangsa Austro-Asa 
dan bangsa Augstronesis. 

Menilik luasnya daerah bahasa-bahasa Austronesia, dalah dari Madagas- 
kar di berat sampai pulau Paska di timur, dan dari Fermosa di utara 
sampai Selandia Baru di selatan, maka dalam perpindahan-perpindahannya 
itu Indonesia menjadi pangkal kedua untuk penyebaran bangsa Austrongia 
tersebut lebih lanjut: dari bagian barat Indonesia ke pantai-pantai ujung 
selatan India dan ke Madagaskar, dan dari bagian timur Indonesia ke 
Melancdia, Microncia dan seterusnya, 

Oleh karena bangsa Austronesia inilah yang menjadi enek moyang 
langsung dari bangsa Indonesia, dapatlah sekarang dikatakan, bahwa ke- 
budayaan-kebudayaan yang dibawa oleh mereka ke negeri kila atu adalah 
yang dapat kita namakan kebudayaan Indonesia, kebudayaan bangsa kita 
yang menjadi dasar untuk perkembangan selanjutnya sampai dewasa ani, 
Kecuali kapak-kapak dan berbagai benda lainnya, apakah vang menjadi 
harta kebudayaan waktu itu? Bayanmanakah peradabannya ? 

Kalau nenek moyang bangsa Indonesia dalam penyebarannya merantau 
sampai mencapai pulau-pulau yang sangat jauh dan yang terpisahkan oleh 
lautan-lautan luas, maka tak dapat tidak mereka itu haruslah pelawt yang 
ulung lagi berani sekah! Pengetahuan mereka tentang laut, angin, musim 
dan sebagainya harus sudah sangat buas. Pun ilmu falag (ilmu perbintangan) 
yang menjadi pegangan bagi pelaw sudah menjadi milik mereka, 

Hornell, seorang sarjana yang melakukan penyelidikan terhadap jenis- 
jenis perahu di Nwantara dan negara-negara sekitarnya, bahkan sampai 
kepada kesimpulan, bahwa perahu-perahu yang bercadik adalah perahu 
yang menjadi milik khusus bangsa Indonesia. Adanya di luar Indonesia 
adalah karena pengaruh atau pembawaan dari bangsa kita. Di India Selatan 
misalnya ada beberapa suku bangsa vang menurut corak dan tubuhnya banyak 
menyerupai orang Indonesia. Di antaranya disebutkan oleh Hormnell tadi 
suku bangsa Parawar dan Shanar, Urang-orang Parawar sejak dahulu kala 


B0 


terkenal sebagai penyelam mutiara di teluk Manar, dan mereka memper- 
gunakan perahu cadik. Suku Shanar hidupnya terutama dari perusahaan 
kelapa, jadi tidak dapat diselidiki hubungannya dengan bangsa kita ber- 
dasarkan atas perahunya. Tetapi kelapa bukanlah asli di India. Asalnya 
dari Indonesia dan datangnya melalu Sailan, 

Lebih jauh lagi ke barat daripada India Selatan adalah Madagaskar. 
Kecuali kenyataan bahwa bahasa Malagasi itu termasuk bahasa-bahasa 
Indonesia, pun di sana didapatkan perahu cadik. 

Sedangkan sebagian dari bangsa Indonesia menjadi pelaut, sebagian 
lain lagi hidupnya dari pertanian. Seperti sudah kita ketahui, di antara kapak- 
kapak persegi banyak yang ukurannya besar dan tidak dimaksudkan sebagai 
kapak melainkan sebagai pacul. Pacul adalah alat utama untuk pertanian, 
dan menurut para ahli maka bangsa Indonesia waktu itu tidak saja bercocok 
tanam di ladang melainkan sudah bersawah, Yang diusahakan di sawah 
adalah padi. Beras adalah yang menjadi makanan utamanya. 

Tanaman di sawah harus selalu dipelihara, diawasi dan ditunggu. Maka 
pengusaha padi harus bertempat tinggal tetap, Bahwa bangsa kita waktu 
ira memang sudah menctap, dapat dibaktikan lagi dari temuan-temuan 
vang berupa tembikar. Periuk belanga adalah milik khusus dari mereka yang 
telah bertempat tinggal tetap. Dalam pengembaraan orang tak dapatlah 
membawa-bawa periuk belanga ivu, karena mudah hancurnya. 

Menetap dan bersawah itu dilakukan bersama-sama. Hidup bersama ini 
menimbulkari masyarakat. Masyarakat memerlukan berbagai macam aturan 
guna ketertiban dan rapihnya kerja sara dengan pembagian kerjanya, Pun 
untuk kepentingan bersawah diperlukan aturan-aturan yang saksama, agar 
pengairannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian 
dapatlah disimpulkan, bahwa bangsa Indonesia sudah hidup dalam masyarakat 
yang teratur. Hanya bagaimana bentuk dan jenisnya masyarakat dewasa itu, 
tak dapatlah ditentukan dengan pasti. Mungkin sekali sebagai desa dengan 
segala organisasinya, 

Di samping pelayaran dan pertanian sudah pula dikenal perdagangan. 
Di berbagai tempat banyak ditemukan kapak-kapak persegi yang belum 
dihaluskan dan baru diberi bentuknya saja secara kasar, di samping pecahan- 
pecahan batu yang bertebaran, Tempat-tempat tadi adalah — dengan istilah 
sekarang — tempat perindustrian. Ditambah dengan kenyataan, bahwa di 
banyak tempat di mana ditemukan kapak-kapak persegi tidak terdapat jenis- 
jenis batu yang menjadi bahannya, sehingga adanya di tempat itu haruslah 
didatangkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perniagaan yang teratur 
memang sudah ada. Bahkan mungkin sekali di dalam perdagangan itu sudah 
digunakan mala uang yang berupa berbagai macam kerang atau pecahannya 


Bl 


3 


dan benda-benda kecil lainnya. Benda-benda demikian, yang juga banyak 
ditemukan, terang bukanlah alat, pun sukar untuk dianggap sebagai pcr- 
hiasan. Sampai sekarang juga masih ada suku-suku bangsa yang memper- 
gunakan kerang atau benda-benda lainnya sebagai alat penukaran yang di 
dalam masyarakat kita sekarang dinamakan mati uang. 

Tenupan dan pakaian sudah pula dikenal oleh nenek moyang bangsa kita, 
Sudah kita ketahui bahwa di antara pecahan-pecahan tembikar yang di- 
temukan, ada yang dihiasi dengan cap-cap tenunan yang sudah boleh dikata- 
kan halus juga, Kecuali tenunan dikenal juga pakaian dari kulit kayu. Alat- 
alat pemukul kayu ditemukan di beberapa tempat. 

Dalam hal tesewen, bangsa kita waktu itu sudah maju pula. Berbagai 
macam barang-barang perhiasan dari batu, perunggu, manik-manik dan 
kaca, ditemukan di banyak tempat. Hiasan-hiasin pada nekara memberi 
gambaran tentang seni hiasnya. Lukisun-lukisan berwarna pada dinding- 
dinding gua (Sulawesi Selatan) dan kubur batu (Sumatra Selatan) sudah 
dapat dikatakan bernilai tinggi. Pun kepandaian memahat patung-patung 
batu dan menuang patung-patung logam dapat dibanggakan. 

Mengenai #efercapesurya sukarlah kita memperoleh sekadar gambaran 
yang arak jelas. Kapak-kapak yang indah sekali dan tidak ada bekas-bekas- 
nya telah dipergunakan, baik yang dari batu maupun yang dari perunggu, 
menunjukkan akan adanya berbagai macam upacara, yang tentunya erat 
sekali hubungannya dengan kepercayaan atau ktagamaan. Pun nekara-nekara 
dipakainya untuk kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan upa- 
cara-upacara itu. Mungkin sekali upacara-upacara itu banyak pertaliannya 
dengan pertanian, Di samping itu, dari menhir, dolmen dan sebagainya 
diperoleh kesan, bahwa pemujaan roh nenck moyang mempunyai tempat 
penting pula dalam kehidupan rohani dewasa atu. 

Demikianlah dengan ringkas sekali gambaran yang dapat kita peroleh 
tentang peradaban bangsa Indonesia menjelang jaman sejarah, Dan bekal 
inilah yang nantinya akan dihadapkan sebegai wadah atau tempat untuk 
menerima “anasir-anasir Hindu/Buda, Penerimaan dan pengolahan anasir- 
anasir ini di dalarn kebudayaan yang sudah ada itulah yang memberi corak 
dan sifit baru kepada kebudayaan Indonesia dr dalam jaman berikutnya. 


H2 


IKHTISAR PEASEJARAH INDONESIA 


Jenis Manusia 


Hasil-hasil kebudayaan Fiaryisa 


berang berralngg 

perhiasan 

trik manik 

bejana 

candrasa menbir 

nekara dalmen 

kapak corong keranda | Austronesia 
krabmar hantia : (Indonesia 
punden ber- 

undak-undak 

@rta-arca 

manik-rnarik 


barang-barang 
(perhiasan 
tembikar 
kapak persegi 


Menlithikum 


kapak lonjong Papua- Melanesoide 


lukisan-lukisan pada dinding gua 
Rakes 

alat dari tulang 

kapak pendek 

kapak Sumatra (pebblel 


Mesolithikum Papua-Melanesoide 


alat-alat tulang dan tanduk rusa 
fake: 
| choppers 


Homo Wajakersis 
Homo Soloerisis 
Pithecanthropus 


Palacolithikum 


